Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 





AL-KHULASHAH 


INTISARI KUMPULAN DZIKIR & DOA 
— ERA — 

OI DI KD DUD) S3 

Batin (3 Ola 0g MP 0 mag 







Cu) 


Intisari amalan Dzikir dan Doa harian yang bersumber dari 
Nabi Muhammad saw dan para Salaf Sholeh mulai dari awal 
bangun tidur, sholat malam, fajar dan seterusnya sampai 
setelah sholat Isya dan tidur serta beberapa amalan malam 
& hari Jum'at, doa Musafir, doa sholat-sholat sunnah, dil. 
Dilengkapi dengan makna terjemah agar pembaca dapat 
lebih meresapi dan merasakan nikmat dalam berdzikir dan 
berdoa. 


Disusun oleh Al Alamah Ad Da'i Ilallah Al Habib Umar bin 
Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syeikh Abubakar 
bin Salim, seorang penyeru di jalan Allah, ulama pendidik 
yang berasal dari Tarim, Hadramout - Yaman. Pendiri Ma' ad 


ke berbaggisnegeri dan memiliki banyak: 

publikasi baik buku- HA lisanaudi 
visual. Murid-muridy rsebar di 
berbagai,nege 1 ma hi di Indonesia. 


« Dar Al- Mustafa - Tarim yang telah ak 


An 
. DIAN 
Kn 








AL MUWASHOLAH penerbitbacalah@gmail.com 








JS AI JL kommil He en i3 RA 
ANA Ta 
Hb lai 


KHULASHAH 
Intisari Kumpulan Dzikir & Doa 


Disusun oleh: 
Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad 
bin Salim bin Hafidz bin Syeikh Abubakar bin Salim 








FP 


- 


Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah 
mengutus sebaik-baiknya utusan bagi umat manusia. Kami 
mohon kepada Allah sebaik-baik salam dan barokah bagi Nabi 
Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. 

Kitab Al-Khulashah beserta terjemahannya ini adalah ikhtiar 
kami untuk membantu para ahli dzikir untuk memahami makna 
bacaan yang tersusun di setiap waktu-waktu utama harian, 
dengan memahami maknanya kita akan lebih menjiwai setiap 
bacaan dengan lebih meresap dan merasakan nikmatnya berdoa 
dan berdzikir. 

Kami memahami adanya keterbatasan terjemahan karena 
luasnya makna dari doa, dzikir dan syair-syair yang mungkin 
mustahil diterjemahkan tetapi dengan menangkap secara garis 
besar terjemahan ini, Insya Allah bacaan doa dan dzikir kita 
bisa lebih berkualitas. Ini adalah harapan dan tujuan kitab Al- 
Khulashah terjemah ini. 

Semoga Allah menerima, meridhoi usaha kami dan mohon 
maaf apabila ada kekurangan pada edisi ini, semoga dalam 
penerbitan mendatang akan lebih baik lagi. 

Kami ucapkan terima kasih untuk As-Syeikh Yassir Al- 
OGudhmaani - Syam Syria yang telah memberikan Kitab Al- 
Khulashah edisi terakhir Ramadhan 1440/Juni 2019, Habib 
Muhammad bin Abdillah Aljuneid - Tarim, serta atas siapapun 
yang turut membantu tersusunnya kitab Al-Khulashah terjemah 
ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan maghfiroh serta ridho 
Allah SWT. 

Kami sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik untuk 
perbaikan buku ini. 


Wassalam 
Muharram 1441 H / September 2019 
penerbitbacalah@gmail.com 








TI 3 Ig 





& 
— DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
BIOGRAFI HABIB UMAR BIN MUHAMMAD BIN SALIM 
BIN HAFIDZ 


AL-KHULASHAH 
e Niat untuk Mengajar dan Belajar oleh Imam Al-Haddad .... 


DZIKIR PAGI DAN MALAM 
Doa Saat Bangun Dari Tidur 
Doa Setelah Wudhu 
Sholat Tahajud 
Doa di Penghujung Malam Setelah Sholat Witir 
Doa dengan Menggunakan Nama-nama Allah Yang Indah 
Oasidah Imam Abu Bakar bin Abdullah Alaydrus 
Oasidah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad 
Oasidah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir 
Oasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 
Oasidah Imam Al-Haddad 
Doa Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar 
Wirid Sayyidina Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim 
Doa Meninggalkan Rumah 
Doa Berjalan Menuju Masjid 
Doa Masuk ke Masjid 
Doa Keluar Dari Masjid 


DZIKIR DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN FAJAR 
Dzikir Sebelum Fajar 
Doa Saat Fajar 
Dzikir Sebelum Igomah Sholat 
Dzikir Setelah Sholat 
Doa Al Muslimin 














Wirid Sayyidina Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim 
Wirdul Latif dari Imam Al-Haddad 

Surah Yasin 

Doa Setelah Membaca Surah Yasin 

Wirid Imam Abu Bakar bin Abdurrahman Assegaf 
(Wirid Sakran) 

Wirid Imam Al-Nawawi 


SHOLAT DHUHA 

e Doa Setelah Sholat Dhuha 

e Doa Istikharah 

e Niat untuk Mengajar dan Belajar oleh Imam Al-Haddad ... 166 
e Doa Persaudaraan Karena Allah 


WIRID DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN DZUHUR .... 172 
6» Hizbun Nashar Imam Al-Haddad 


WIRID DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN ASHAR 


e Surat Al-Wagi'ah 
e Doa Setelah Membaca Surat Al-Wagi'ah 
e Hizbul Bahr-Sayyid Abu Al-Hasan Al-Syadzili 


WIRID DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN MAGHRIB .. 204 
Wirdul Latif dari Imam Al-Haddad 
Ratib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas 
Ratib Yang Terkenal Dari Imam Abdullah Al-Alawi 
Al-Haddad 
Agidah Al Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran 


WIRID DAN DOA YANG BERKAITAN DENGAN ISYA 
e Wirid Imam Abu Bakar bin Abdurrahman Assegaf 
(Wirid Sakran) 
Wirid Imam al-Nawawi 
Surat As-Sajadah 
Surat Al-Mulk 
Doa Sujud Tilawah dan Syukur 











e Doa Sholat Tasbih 


DOA UNTUK PERJALANAN 
Doa Ketika Berniat Untuk Keluar Dari Pintu Rumahnya .... 
Doa Saat Meninggalkan Rumah yang Telah Terbukti 
Sebagai Penjagaan 
Doa Ketika Berjalan 
Doa Ketika di Kendaraan 
Doa Ketika Duduk di Atas Hewan Tunggangan 
Doa Untuk Orang Yang Berpergian Dengan Mobil, 
Pesawat, atau Kapal 
Doa Amir Al-Mukminin Ali (ra) 
Doa Menghilangkan Kesedihan 
Doa Ketika Naik Ke Tempat Yang Tinggi 
Doa Ketika Takut Akan Kesusahan Dalam Perjalanan 
Doa Ketika Malam Tiba 
Doa Ketika Memandang Kota Kampung Halamannya 
atau Kota Tujuan Lain 
Doa Ketika Memasuki Rumah 


AL-MASHRAB AL-AHNA 
e# Dahaga Tertinggi 
e Akhir Gasidah Al-Ta'iyah Imam Al-Haddad 


WIRID UNTUK MALAM DAN HARI JUM'AT 


MEMBACA BACAAN BERIKUT: 
Surat Al-Kahfi 
Surat Ad-Dukhan 
Surat Al-Muzzammil 
Surat Al-Buruj 
Surat Ath-Tharig 
Surat Adh-Dhuha 
Surat Asy-Syarh 
Surat Al-Gadar 














Surat Guraysh 

Surat Al-Kautsar 

Surat Al-Kafirun 

Surat An-Nashr 

Surat Al-Masad 

Surat Al-Ikhlas 

Surat Al-Falag 

Surat An-Nas 

Oasidah Imam Abu Bakar bin Abdullah Alaydrus 
Oasidah Imam Al-Haddad 

Sholawat Ibrahim 

Sholawat Tajiyyah dari Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim 
Wirid Sayyidina Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim 
Oasidah Ya Robbana Anta Lana 


WIRID SETELAH SHOLAT ASHAR PADA HARI JUM'AT 
Sholawat Ibrahim 
Sholawat Tajiyyah dari Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim 
Wirid Sayyidina Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim 


Beberapa Sholawat Atas Nabi 
Doa Di Akhir Majelis Dzikir dan Majelis Ilmu 


Daftar Isi Bahasa Arab 











& 

— Biografi Singkat 

Al-Habib Umar bin Muhammad 
bin Salim bin Hafidz 


Kelahiran dan Silsilahnya 

Beliau adalah Da'i, penyeru di jalan Allah, ulama pendidik, 
dengan nasab keturunan: Al-Habib Umar putra Muhammad, 
bin Salim, bin Hafidz, bin Abdullah, bin Abu Bakar, bin Aidarus, 
bin Umar, bin Aidarus, bin Umar, bin Abu Bakar, bin Aidarus, 
bin Husain, bin Syeikh Abu Bakar, bin Salim, bin Abdullah, bin 
Abdurrahman, bin Abdullah, bin Al-Syeikh Abdurrahman Al- 
Saggaf, bin Muhammad Mawla Al-Dawilah, bin Ali, bin Alawi, bin 
Al-Fagih Muhammad Al-Mugaddan,, bin Ali, bin Muhammad Sahib 
Al-Mirbat, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad Sahib al-Sauma'a, bin 
Alawi, bin Ubaydillah, bin Al-Imam Al-Muhajir il-Allah Ahmad, bin 
Isa, bin Muhammad Al-Nagib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja far As-Sadig, 
bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain As-Sibt, 
bin Ali, bin Abu Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, putri junjungan 
kami, Nabi Muhammad saw. 

Al-Habib Umar dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut di 
Republik Yaman, sebelum Subuh dari ibunda beliau Hababah 
Zahra binti Hafidz bin Abdullah Alhaddar, pada hari Senin, tanggal 
4 Muharram, 1383 H, yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 
1963. Ia dibesarkan di Tarim. Beliau menghafal Al-Guran yang 
luar biasa dan dibesarkan di dalam keluarga yang mulia, dalam 
perawatan ayahnya, dalam lingkungan pengetahuan, iman dan 
akhlak yang saleh. 


Studinya tentang Ilmu Islam 

Sejak usia dini, ia mempelajari ilmu dari sumber-sumber yang 
suci dan murni termasuk ilmu: Alguran, Hadits, Figih, Tauhid, 
dasar-dasar Syariat (Usul al-Figh), berbagai disiplin ilmu tentang 
bahasa Arab, dan pengetahuan perjalanan spiritual dari para salaf 
saleh Hadramaut. Di antara mereka yang terbesar adalah ayahnya, 











& 

P tawon Muhammad bin Salim, Mufti Tarim, serta para ulama 
terkemuka yang saleh seperti: Al-Habib Muhammad bin Alawi bin 
Shihab, Al-Habib Ahmad bin Ali Ibn Al-Syeikh Abu Bakar, Al-Habib 
Abdullah bin Syeikh Alaydrus, ahli sejarah dan ulama terkemuka, 
Al-Habib Abdullah bin Hasan Bil-Fagih, sejarawan dan ahli bahasa, 
Al-Habib Umar bin Alawi Alkaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al- 
Haddad, kakak Habib Umar, Habib Ali Al-Masyhur, Al-Habib Salim 
bin Abdullah As-Syatiri, Syeikh dan Mufti Fadl bin Abdurahman 
Ba Fadl, dan Syeikh Taufig Aman. Al-Habib Umar mulai mengajar 
dan berdakwah di jalan Allah ketika dia berusia 15 tahun, sambil 
terus belajar dan menerima pelajaran. 


Migrasinya ke Al-Bayda 

Ketika situasi menjadi sulit karena Rezim Komunis yang ada 
di Yaman Selatan pada waktu itu, Al-Habib Umar bermigrasi ke 
kota Al-Bayda di Yaman Utara (tidak di bawah pemerintahan 
Komunis), pada awal Safar 1402 H (Desember 1981). Disana 
ia tekun belajar dan berdakwah di jalan Allah. Beliau tinggal di 
Ribat Al-Bayda dan mengambil pelajaran dari Imam, Al-Habib 
Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan Ulama yang terkemuka 
Al-Habib Zain bin Ibrahim Bin Sumait. Al-Habib Umar bin Hafidz 
rajin menimba ilmu pelajaran dan juga hadir di Majelis-majelis 
Ilmu. Beliau sering bepergian untuk berdakwah di berbagai 
tempat di Al-Bayda, Al-Hudaydah dan Ta'izz. Beliau sering 
mengunjungi Ta'izz untuk mengambil pengetahuan dari ulama 
pendidik, perawi Hadits Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil. 


Kunjungan-kunjungan Berulangnya ke dua Kota Suci 
yang Mulia - Mekkah dan Madinah 

Beliau mulai sering mengunjungi dua Kota Suci sejak bulan 
Rajab 1402 H (April 1982) dan seterusnya. Di sana ia belajar dari 
Imam, Ulama Wali Besar, Da'i ilallah, Al-Habib Abdul-Oadir bin 
Ahmad Al-Saggaf dan Ulama Besar, Da'i ilallah, Al-Habib Ahmad 
Masyhur bin Tahir Al-Haddad, dan Ulama Besar, pendakwah 
dan pendidik, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah Al- 
Habsyi. Beliau mengambil ijazah untuk meriwayatkan dari rantai 
penularan (sanat) dalam ilmu Hadits dan dalam ilmu lain dari 














h ) 
5 perawi rantai yang terhubung, Syeikh Muhammad Pang 


Faddani dan pendakwah serta pendidik, ahli Hadist dari dua Kota 
Suci (Alharamain), keturunan mulia junjungan Nabi, Muhammad 
bin Alawi Al-Maliki, serta ulama-ulama lainnya. 


Kepindahannya ke Kota Al-Syihr 

Pada tahun 1413 AH (1992), beliau pindah ke kota Al-Syihr, 
di provinsi Hadramaut di mana ia mengajar di Ribat Al-Syihr 
untuk Studi Islam, setelah dibuka kembali dan direbut selama 
rezim komunis. Beliau tinggal di sana selama beberapa waktu, 
berdakwah menyeru di jalan Allah dan mengajar. Banyak siswa 
dari berbagai daerah di Yaman dan sebagian Asia Tenggara 
mencari ilmu darinya. Sebelum pindah ke Al-Syihr, beliau 
sempat tinggal untuk jangka waktu sekitar satu setengah tahun 
di Kesultanan Oman, berdakwah di jalan Allah, mengajar, dan 
mengajak umat ke jalan Al-Mustafa saw. 


Kepindahannya ke Kota Tarim 

Beliau kemudian pindah dari Al-Syihr ke Tarim, di mana beliau 
menetap dan menerima sejumlah siswa dari berbagai belahan 
dunia. Dar al-Mustafa untuk Studi Islam Tradisional didirikan 
pada 1414 H (1994). Ini didasarkan pada tiga tujuan: ILMU - 
mempelajari ilmu-ilmu Syariat dan ilmu-ilmu terkait dari mereka 
yang cenderung memberikannya dengan rantai tersambung 
yang terhubung (kaidah talaggi & sanad tersambung): SULUK - 
pemurnian jiwa/hati dan memurnikan akhlak: dan DAKWAH 
- menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan berdakwah menyeru 
kepada jalan Allah, Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Pembukaan 
resmi situs Dar al-Mustafa berlangsung pada hari Selasa, tanggal 
29 Dzulhijjah, 1417 H, yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 1997. 
Para siswa dan pengunjung terus berduyun-duyun ke sana dari 
seluruh dunia. Para lulusan Dar al-Mustafa telah banyak tersebar, 
banyak membuka sekolah-sekolah agama Islam (pesantren) dan 
menjadi pendakwah-pendakwah di banyak negara. 

HabibUmarmemiliki perhatianyangkuatuntukmeningkatkan 
kehidupan beragama di Kota Tarim. Beliau telah mengadakan 
banyak pertemuan, yang paling penting adalah pertemuan Senin 














mingguan, yang diadakan di lapangan di kota Tarim dan dihadiri 
oleh ratusan penduduk kota. Beliau juga telah melakukan banyak 
kunjungan ke berbagai wilayah di Yaman dan telah melakukan 
banyak ceramah di universitas, institut, dan organisasi. 


Perjalanannya 

Habib Umar telah melakukan banyak perjalanan berdakwah 
menyeru di jalan Allah dan menyebarkan pengetahuan tentang 
Syariat Islam ke berbagai negeri, termasuk: 

Negara-negara Teluk, Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, 
Maroko, Aljazair, Sudan, Mali, Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, 
Kepulauan Komoro, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Inggris, Perancis, Jerman, 
Belanda, Belgia, Denmark, Bosnia, Swedia dan Spanyol. Dia telah 
terhubung ke rantai hubungan para ulama di wilayah ini. Dia juga 
berpartisipasi dalam banyak konferensi Islam. 


Tulisan dan Publikasinya 
Al-Habib Umar memiliki sangat banyak publikasi audio dan 

visual serta tulisan. Di antara karya-karyanya adalah: 

e  Al-Mukhtar min Shifa al-Sagim (Dua koleksi hadits: Pilihan dari 
Shifa al-Sagim) dan Nur al-Iman min Kalam Habib Al-Rahman 
(Cahaya Iman dari Perkataan Kekasih Al-Rahman) 

Isaf Talibi Rida Al-Khallag bi Bayan Ma Karam Al-Akhlag 
(Bantuan untuk Mereka yang Mencari Kecintaan Sang Pencipta 
Melalui Uraian Karakter Mulia) 

Tawjihat Al-Tullab (Saran untuk Siswa) 

Khuluguna (Akhlak Kami) 

Fa 'idat Al-mann min Rahamat Wahhab Al-Minan (Pencurahan 
atas Berkah dari Rahmat Pemberi Keberkahan) 

Tawjih al-Nabih li-Mardat Barih (Pengarahan Intelektual ke 
Kepuasan Penerima Manfaat) 

Al-Dhakira Al-Musharrafa (Harta Karun yang Mulia) 

Dua kitab Maulid Al-Diya Al-Lami 'fi Dzikr Mawlid Al-Nabi Al- 
Shafi' dan Al-Sharab Al-Tuhur fi Dzikri Sirati Badri Al-Budur 
Fayd Al-Imdad (Pencurahan Bantuan Rohani, Kumpulan 
Khotbah) 














e  Thagafat al-Khatib (Perbaikan/Pemurnian Pengkhotbah) 
e Kumpulan Oosidah-gosidah. 


Habib Umar juga telah melakukan banyak program untuk 
meningkatkan kesadaran beragama serta berbagai pelajaran 
dan wawancara di sejumlah saluran channel satelit. Beliau terus 
mengajar, menyeru ke jalan Allah, dan mencurahkan kemampuan 
terbaiknya untuk melakukannya. Semoga Allah memberi beliau 
kemampuan atas usahanya dengan rahmat-Nya, mengampuni 
dia, memberinya kelembutan-Nya, dan menerima dari beliau atas 
usaha-usahanya, dan juga atas semua Muslim. 


(Sumber dari www.alhabibomar.com dan sumber lain) 











SIA AYI 
sad aa NIP Yg AI 2 Ya Yara 
AAN Ga oa 3 TAN AAA ga G3 7S Uh 
AN AE OA aa IN HS IS 
Al d3 AA as SU dian 1S pelan allah (JUS 


0,0 15 4 2£ 
sesi, OLI Jua 


Pa 
. 


) dp ja ajh Ol GLS ea Gal SG 
Baen h3 SAN IL GUI S5 (WI 
al Ban sea tai 














AL-KHULASHAH 


Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 


Imam Al-Haddad berkata: 

Awrad (kumpulan wirid-wirid) tidak memiliki manfaat kecuali 
dibaca dengan rutin, dan tidak ada pengaruh, kecuali dengan 
kehadiran hati dan kesadaran (akan kehadiran Allah). Berlebihan 
membaca awrad yang dilakukan dengan tergesa-gesa, kurangnya 
perhatian, dan kurangnya kehadiran hati dan kesadaran kepada 
Allah Yang Maha Tinggi, hanya memiliki manfaat sedikit. Namun 
Insya Allah, hal itu tidak sepenuhnya kehilangan manfaat dan 
perlindungan Nya (melawan kejahatan), serta atas berkat Rahmat 
dan Kebesaran-Nya, dan dengan berkat kemuliaan Rasulullah 
dan keluarganya (semoga sholawat dan salam terbaik tercurah 
baginya dan keluarganya). 

Wirid yang semestinya dikerjakan seseorang adalah: La ilaha 
illallah (Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah): 
kemudian memohon pengampunan: ber sholawat atas Nabi saw, 
dan Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta 
alam. 











KE Eng adil Jas IP ENG IA ca LAN 
3G 303 215 dl Ia LE 

sada B3 SUN ga IN NAN Bag s3 AA 
PAS OA AI Ga SAI JS Elo YAN 3 5 
Ea AAS RAGAM SI 53 CAS Ia JS ag Aa 
Jaa Ba AdU NE ENG GI 3 OA 
Map AN PLT asa 

SAN AG AN 


Seal SEP ale dh I) JS 3 


Oo, 0 


MABA AAN ml HAN 2 
PG PNG DAN SP TT da LAN 
Sg GAN BUNG PSN aAh GA, 
asal JI PEG dgan Ky Al Sa Aa 
s3 4033 Silbjay AI ata Aka aah GE INA, 


IR) ban 


. 














Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 


Alhamdulillah: Sholawat dan Salam atas utusan Allah, 
junjungan kami Muhammad bin Abdillah, dan atas keluarganya, 
sahabat dan mereka yang mengikutinya. 


Ini adalah beberapa wirid (awrad) bagi penuntut ilmu dan 
setiap mukmin yang ingin mengetahui Sunnah, dan yang ingin 
mencapai kedekatan dengan Allah maka dianjurkan membacanya. 
Ini hanya ringkasan dari wirid-wirid yang tersedia, dan bagi siapa 
yang ingin tahu lebih banyak dapat melihat karya-karya utama 
awrad dan dzikir-dzikirs seperti dzikir-dzikir Imam Nawawi 
(Kitab Al-Adzkar), dan amaliyah harian oleh Ibn Sunny serta 
sumber-sumber lainnya. 


Dan hanya Allah-lah pemilik Taufik (hanya kepada Allah aku 
bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali) (Surah Hud 
(11), Ayat 88) 


Niat untuk Mengajar dan Belajar oleh Imam Al-Haddad 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, aku berniat untuk 
belajar dan mengajar, untuk mengingat dan mengingatkan, untuk 
mendapat manfaat (aku sendiri) dan untuk memberi manfaat 
lainnya: untuk memberi manfaat dan mengambil manfaat, untuk 
berpegang teguh terhadap Kitab Allah (Al Our'an) dan Sunnah 
Rasulullah: untuk memohon petunjuk bimbingan, untuk mengajak 
ke arah kebaikan) untuk memohon Ridho-Nya, Kerelaan-Nya, 
Kedekatan-Nya dan Balasan Pahala-Nya yang Maha Suci dan 
Maha Tinggi. 




















DZIKIR PAGI 
DAN MALAM 














at -a #3 


Ai an Cp BEN Kes SISI Si G Sasa :Y 
Ar 
23 Ha : Bakar NI 263 

AO Pala cute osis 


As 333k Hang G ILEj ana HE sa 
Sea ala dad ana Tg AA 


- #4 


Pa LAN HAN AA mah asi le Op 5 


Isl 2 SB daya LL asa: as AN 


2 83 


P3 TNI 
# al cah BUS, AA ip sala gahasa 


MAAN 

AE AE H3 IE LSI 
al Aka (AE ceng Al KE AI G2 MA ES yaa 
"3 pal Ia OS Uap Label Uas Gaal 





KA Ge 3 LO ADE lake Bp SI LI Si Sbd 3) 
AAN Lay Again Uya pekag 2 EL uya HAN ya Li 














Dzikir Pagi dan Malam 
Jangan lupa adab dan doa bangun tidur serta wudhu dan 
sholatnya. 


Doa Saat Bangun dari Tidur 

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali 
setelah mematikan kami. Dan kepada-Nya kami kembali.! Segala 
puji bagi Allah yang telah mengembalikan jiwaku, memberi 
kesehatan pada tubuhku, dan memperkenankanku untuk 
mengingat-Nya. 


Tidak ada Tuhan selain Allah semata, Dia tidak memiliki 
sekutu, Kepunyaan-Nya semua kekuatan dan milik-Nya semua 
Pujian: dan Dia? mampu melakukan semua hal. Terpujilah Allah 
yang telah menciptakan tidur dan terjaga. Puji syukur Dia yang 
telah membangkitkanku dengan selamat dan sehat. Aku bersaksi 
bahwa hanya Allah yang dapat menghidupkan dari kematian, dan 
Dia mampu melakukan segala sesuatu. 


Kami telah memasuki hari yang baru, dan Kerajaan, Keagungan 
serta Kekuasaan adalah milik Allah. 


Kami telah memasuki pagi baru dalam keadaan Islam, dalam 
kalimat Ikhlas dan dalam agama Nabi Muhammad saw dan dalam 
keadaan agama ayah kami Ibrahim yang murni (lurus), pasrah 
dan kami bukan termasuk golongan musyrikin. 


1 Belum ditetapkan akhir kalimat yang biasanya orang berhenti dibacaan 
tersebut, biasanya khusus dalam pembacaan berjamaah. 

2 Dan ada sebagian orang Arab yang membaca sukun pada huruf ha dan ada 
yang membaca dhommah pada huruf ha. 








De Dog W Dog Per Dog Sea OT TN 


-..0. 0 


Lina Bagan gendut 
AGE lih ITA da 3 ES, 
Si aa Aa aa Wa 


PuntoeKa 
SAN GIS 3 sen: Aa sk Cah Ka &i 
IN Pn an Bah 
ja Gb 0 AA 3 EN Ja ya 5 6 
Lala SI ge Ke Go Kn AI S3 KG 9 ai 
era ea Ba aa 55 ssi, 
PE al 2) IE Bat L Sila 55 @, 
das darat 3 Kai ET ai ui 


1Y 


93 Hama 3 SAS op Aa Jai Jet pe 


ik 


1 ba 3 on AG YA Gale Gak 














& 5 9 
Ya Allah. Dengan (pertolongan) Engkau kami pentaaa 


hari, dan dengan (pertolongan) Engkau kami memasuki malam, 
dan demi Engkau kami hidup, dan demi Engkau kami juga akan 
mati, dan oleh Mu kami dibangkitkan. 


Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu untuk 
menjalani kehidupan di hari ini dalam segala kebaikan: dan 
kami memohon perlindungan dengan-Mu dari melakukan segala 
keburukan, atau mencelakai orang lain, atau dari siapa pun yang 
akan mencelakai kami. Kami memohon kepada-Muuntuk kebaikan 
hari ini, dan dari kebaikan terbaik yang mungkin diberikan kepada 
kami, dan kami mencari perlindungan dari-Mu dari kejahatan hari 
ini, dan dari kejahatan terburuk yang terkandung di dalamnya. 


Kemudian membaca akhir surat Ali-Imron 

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang- 
orang yang berakal, (191) (yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 
sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. 
(192) Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau 
masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, 
dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. 
(193) Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang 
menyeru kepada iman, (yaitu J: "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", 
maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa- 
dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, 
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbatti. 
(194) Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan 
kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Danjanganlah 
Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak 
menyalahi janji". (195) Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak 
menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, 














Ora » 322 g “, 


SA jas : He e AT Je 33 5 Ga Sei 4 
IS OI Pe Ne Baro 


Dn 
- 


TA sai al bd Oa aa Fiaa cp 5 
Ga YP 3 Gal 3 SN et 
jie Jl A0 Lg 
Gates cal) Ip Ce 3 Lani Jl Tas dia at 

Has matan Lues atas 
Ielag Ino IA ae GAN GO Adi) 


OLO HPA la Oli, Lea 


sadis 

K5 kki aan 
Aaliya Tag Sa dng ma 
ga sea Se galat! ah S3 Bakal 
rela! Dots Ia at SEN ia 





MC (r)olas Ulinga 








& 





5. baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 





turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, 
yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan- 
Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan 
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka 
ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai 
pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (196) 
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang 
kafir bergerak di dalam negeri. (197) Itu hanyalah kesenangan 
sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam: dan 
Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. (198) Akan 
tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka 
surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka 
kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. 
Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang 
berbakti. (199) Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang 
yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada 
kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah 
hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah 


dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. (200) 
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) 
dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (Surah Ali 
Imron (3), Ayat 190-200) 


Doa setelah Wudhu: 

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Mahasuci 
Engkau, wahai Allah, dan segala puji bagi-Mu, aku bersaksi 
tidak ada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun dan bertobat 
kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 
senantiasa bertobat, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba- 
Mu yang saleh. 








Kana Ta 
PA en 
Ia dl tjagtan SG De GAS AE ya Ip 
OK Kami GE RAS AA 


Pr 


(638) 





Medal Ae) Sl BN 
Hb AJ 335 33an € 
Medal) sai ag ata Y 

















SHOLAT TAHAJJUD dimulai dengan: 

Dua rakaat pendek. 

Dalam RAKAAT PERTAMA membaca: 

Surah Al-Fatihah kemudian ucapkan: 

Jika mereka datang padamu (Muhammad) dan mencari peng- 
ampunan dari Allah, setiap kali mereka berbuat salah terhadap diri 
mereka sendiri dan (engkau) Rasul telah berdoa untuk pengampunan 
bagi mereka, mereka akan menemukan bahwa Allah adalah Maha 
Pemaaf, Maha Penyayang. (Surah An-Nisa' (4), Ayat 64| 
Kemudian ucapkan: 


Aku meminta pengampunan Allah (3 x) 


Kemudian ucapkan: 

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
(1) Katakan Muhammad), “Wahai kamu orang-orang kafir! (2) 
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) dan kamu 
juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. (4) dan aku 


tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. (5) 
dan kamu juga tidak akan pernah (pula) menyembah apa yang aku 
sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. 

(Surah Al-Kafirun (109), Ayat 1-6) 


Dalam RAKAAT KEDUA 

Surah Al-Fatihah 

Kemudian ucapkan: 

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya 
dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia 
mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(Surah An-Nisa (4), Ayat 110) 

Kemudian ucapkan: 

aku meminta Pengampunan Allah (3 x) 











o8- - 


MBS) ab KAT disbS) HIT AT atas J3 
MBS) Gagal ea Gta MS) maa 2 AN Gas 
A3) An Va) I (533) ab ET 


A 


KA 25 Gb 3 SSI gue Io oo YA HI TI 


ss ANDA aa) Oa Rn OR PS ai 


Ja HA GARA IA gi AG Ale 
Sad ea 


PAI 


D3 oee 
G3 3 PING SKA S3 ssi da aj Lin 
Ip 33 333 SLAN Sus S Kah 
IN Ola 3g 3 pp jai SA eren 
SAM akang EN EA AN da ga sn dua 





V4 LT) LE iga 











& NN 
Kemudian ucapkan: 


Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
1. Katakanlah (Muhammad), “ Dia adalah Allah, Yang Maha Esa. 2. 
Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Ia tiada beranak dan tidak 
pula diperanakkan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan 
Dia. (Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 


Setelah ini membaca: 
Allah Maha Besar (10 x): 
Segala puji syukur bagi Allah (10 x): 
Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah (10 x): 
Maha Suci Allah lagi Maha Kudus (10 x): 
Saya meminta pengampunan Allah (10 x): 
Tidak ada Tuhan selain Allah (10 x): 
Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dunia ini, 
dan kesusahan pada Hari Penghakiman (kiamat). (10 x). 


Tidak ada Tuhan, melainkan Engkau, Kemuliaan bagi Engkau, 
maafkan dosa-dosaku: Aku memohon belas kasihan-Mu: Ya Allah. 
Perluas pengetahuan ku, dan janganlah menyesatkan hatiku 
setelah Engkau membimbing aku kepada kebenaran, dan berilah 
aku rahmat-Mu: Engkau adalah Pemberi Karunia. 


Dan sebaiknya dilengkapi dengan do'a dibawah ini: 

Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkau yang (senantiasa) 
mengurus langit, bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Dan 
segala puji bagi-Mu. Untuk-Mu kerajaan langit dan bumi dan apa- 
apa yang ada pada keduanya. Segala puji bagi-Mu. Engkau adalah 
cahaya langit dan bumi serta apa-apa yang berada di keduanya. Dan 
segala puji bagi-Mu. Engkau Pemilik langit dan bumi. Dan bagi-Mu 
pujian. Engkau adalah kebenaran. Dan janji-Mu adalah benar. Dan 
pertemuan dengan-Mu adalah benar. Dan firman-Mu adalah benar. 











3 
- 02 8 
2 


NG 3 Uh ih is & - 
SAN 3 Hg Ia dag ala an ja 
D3 PN our TA YG OUT PA Dog Fb ON 


- 
2 


Lag SSI bag £ Sa SU ES OI ena 
SIG da ss IE Eilag ea Pe) 
Ra AN Aa 
OGAN EMS uap 12 5 3 ta 2 
Sal S3 S3 S3 1353 ak ea 
ae 
ya OSn3 Baba 2 Ip Ssi 5 ai 
Tega Tour ITE AS gali Ola On eh Onji 


OA 


Sah 26) 5 & 
AE 19 Sai (P3 Pa 5 5x5 JS aEa S8 
DS 31523 














& 

Pan Surga adalah benar. Dan Neraka adalah benar. Dan para Nabi 
adalah benar. Dan Muhammad SAW adalah benar. Hari Kiamat 
adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu lah aku berserah diri. Dan 
kepada-Mu aku beriman. Dan kepada-Mu aku bertawakal. Dan 
kepada-Mu kami kembali. Demi Engkau, aku memusuhi (apa-apa 
yang Engkau larang), dan demi Engkau, aku berlaku adil. Maka 
ampunilah aku atas apa-apa yang telah aku lakukan maupun apa- 
apa yang akan aku lakukan, dan apa-apa yang aku rahasiakan 
serta apa-apa yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkau Yang 
Terdahulu dan Yang Terakhir. Tiada Tuhan selain Engkau. 


Doa di penghujung malam setelah Sholat Witir 


$ Maha Suci Allah, Raja Yang Maha Kudus (3 x). 

Maha Suci Allah dari kekurangan dan keaiban, Tuhan para 
malaikat dan ruh. Engkau menyanggakan langit dan bumi 
dengan keperkasaan dan kekuasaan. Dan Engkau Maha Perkasa 
dengan Kekuasaan. Dan Engkau menetapkan hamba-Mu dengan 
kematian. 


Ya Allah. Aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan 
keridhoan-Mu. Selamatkan aku dari siksa-Mu. Dan aku berlindung 
kepada-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, 
Engkau adalah sebagaimana yang Engkau pujikan kepada diri-Mu 
sendiri. 


£& Wahai Yang Maha Hidup Kekal dan Yang senantiasa mengurus 
makhluk-Nya, tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku 
termasuk orang-orang yang zalim. (40 x): 


Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, 
dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Mu. 














sea je 
Tee 55 ad IA CI yA AI 
Beng Lalang Adu 


pe Gia MA Op da Sid Tea se) 
$ SA ayal 3 DG SAN 
Ar Me aa garap 


Perta 


Da ana dai aa | 
maba Nana Mswas 


g FS) $ bah, 

Siak akasa 3 Ina H3 

Ka Upi IE PE sa Pa 
ass BIKAI Age Ma Tah 

Ai Dam DUA # rs Y5 Na Busi 

Aeall malga 3 YG IMAN GI JET 

et) ATT 


SI 





ya YAA £ 


Sa mh - 











& 
1 dengan Menggunakan Nama-Nama Allah Yang Indah 


Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan 
selain Allah Yang Maha Esa, Dia tidak memiliki sekutu. Kepunyaan- 
Nya semua kekuasaan dan kepunyaan-Nyalah semua pujian, di 
dalam milik-Nya segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa terhadap 
segala sesuatu, tiada Tuhan melainkan Allah. 

Yang Mempunyai Asmaul Husna (Nama-nama yang paling indah). 
Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

(Surah Al-Hashr (59), Ayat 24) 

Ya Allah. Limpahkanlah sholawat serta salam setiap saat 
selamanya seluas ilmu-Mu atas junjungan kami Muhammad dan 
keluarga serta para sahabatnya dan atas seluruh Nabi dan hamba- 
hamba yang saleh hingga hari kiamat: 

Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan 
(berkah dari) Nama-nama indah-Mu dan ayat-ayat sempurna- 
Mu, dari apa yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui: 
ampunilah dosa kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai 
selamanya, serta dosa kaum Muslimin, tutupilah semua kesalahan 
kami: hindarkanlah dari kami setiap malapetaka: berikanlah kami 
keamanan dari setiap bencana, kesengsaraan, dan kesulitan di 
dunia dan akhirat, dan penuhilah segala kebutuhan kami di dunia 
dan akhirat. 

Wahai Yang Dia adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, 
Wahai Yang Mengetahui yang terlihat dan yang gaib: Kemuliaan 
bagi Mu: tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Tuhan Yang Agung 
dan Mulia. Aku memohon kepada Engkau dengan Nama Teragung 
Mu, Maha Perkasa, Maha Besar, dan Maha Mulia, Wahai Pemilik 
Keagungan dan Kemuliaan dan anugerah yang agung. 

& Ya Allah (200x)! 





1 Mengulang kata 2 & dibaca sebanyak (200 x) atau lebih, atau kurang, dan 
ketika menyebut #| 4 niatkan seluruh hajat-hajatnya 











SA -.. 

Ma 

“ “ 
AL-MALIK 


(Maha Merajai) 


nu 


Epenpa & 


AL-MUHAIMIN 
(Maha Pemelihara) 


yet 


AL-KHALIO 
(Maha Pencipta) 


Pak C 
4 3 . 

AL-OAHAR 
(Maha Memaksa) 


3S. 

eh 
AL-ALIM 

(Maha Mengetahui) 


ae 


AR-RAFI 
(Maha Meninggikan) 


3 Oo Ae 
IP -. b 
AL-BASHIR 
(Maha Melihat) 


30 TT 
IR - b 
- 
AL-KHABIR 
(Maha Mengetahui Rahasia) 


Sa 


ASY-SYAKUR 
(Maha Pembalas Budi) 


38. 6 
( - "3 - 
AR-RAHIM 
(Maha Penyayang) 


5: Fa - 
aah 
AL-MU'MIN 


(Yang Memberi Keamanan) 


4 
Aw 2 Ke 
Pen 
AL-MUTAKABBIR 
(Maha Megah) 


yeh 


AL-GHAFAR 
(Maha Pengampun) 


eri 
AB 
- 
aah 
AL-FATAH 
(Maha Pembuka Rahmat) 


. “ 
. 


Pr 


AL-KHAFIDH 
(Maha Merendahkan) 


A0 Pe. 


b 


“ “ 
AS-SAMI 
(Maha Mendengar) 


cad 
“hh " 


AL-LATHIF 
(Maha Lembut) 


3017 


AL-GHAFUR 
(Maha Pengampun) 


EN Dadi ta 
- 

03 L 
AR-RAHMAN 
(Maha Pemurah) 


sg 


AS-SALAM 


(Maha Memberi Kesejahteraan) 


Pa 

SI an uad 

2 - Lb 
AL-JABBAR 
(Maha Perkasa) 


Yang 


AlL- MUSHAWIR 
(Maha Membentuk Rupa) 


3 ri - 
Ca yana 
OYAa 
AR-RAZAO 
(Maha Pemberi Rezeki) 


Sae 
di . 
AL-BASITH 
(Maha Melapangkan) 


Pi 
TP an Ta 
Jas bh 
“ 
AL-MUDZILL 
(Maha Menghinakan) 


don 


Jae 


AL- ADLU 
(Maha Adil) 


3 NG PEN eta Ka 
( “ b 
Al- AZHIM 
(Maha Agung) 


ATI 


WAHAI ALLAH 


A o 2 2 - 
AL-GUDUS 
(Maha Suci) 


38... 
- - 
2 
“ 
AL-' AZIZ 
(Maha Gagah) 


P3 Ar 
s 
Gb L 
AL-BARI 
(Maha Penyeimbang) 


3.5 Dan 

- “ 

AL-WAHAB 
(Maha Pemberi Karunia) 


S3 Pe 
valbh 
- Bd 
. 
AL-OABIDH 
(Maha Menyempitkan) 


A 
ma AT 
- 
aah 
AL-MU'IZZ 
(Maha Memuliakan) 


Hah 


AL-HAKAM 
(Maha Menetapkan) 


3) J 2 
bata b 
AL-HALIM 

(Maha Penyantun) 














AL-MUOIT 


(Maha Pemberi Kecukupan) 


- 
AR-RAOIB 
(Maha Mengawasi) 


AA 


b 


(Maha Pencinta) 


4 
B Le 
“ 
bb 
AL-HAO 
(Maha Benar) 


26 

aa 
AL-WALIY 

(Maha Melindungi) 


3 # 
Jaa 


AL-MU'TD 
(Maha Mengembalikan Kehidupan) 


Ar 


pal 


AL-OAYYUM 
(Maha Mandiri) 


Pane 
JI 


AL-AHAD 
(Maha Esa) 


AL-MUOADDIM 
(Maha Mendahulukan) 


- 


A0 - - 
- - 
“ b 
AL-HAFIZH 
(Maha Menjaga) 


3 G 
“nj 2 
- 
AL-KARIM 
(Maha Pemurah) 


6 


AL-HAKIM 
(Maha Bijaksana) 


A0... 
anta 0 
- - 
. 
ASY-SYAHID 
(Maha Menyaksikan) 


A0 ne 
- - 

BA - Lb 
AL-MATIN 
(Maha Kukuh) 


Tn 
Oa 


AL-MUBDI' 
(Maha Memulai) 


P Sud bai 
ti 
Sb 
- 
AL-HAYYU 
(Maha Hidup) 


2G 


AL-WAHID 
(Maha Tunggal) 


AL-MUOTADIR 
(Maha Berkuasa) 


Eau 

.. - 

. 
AL-KABIR 
(Maha Besar) 


A0 - Pa 
3  & - 
AL-JALIL 
(Maha Mulia) 


5 


AL-WASI 
(Maha Luas) 


3 AP . 
Lah 


AL-BA'YITS 
(Maha Membangkitkan) 


8 £ & 
GP 
AL-OAWIY 
(Maha Kuat) 


03. 
o 
SA 
“ 
AL-MUHSHIY 
(Maha Menghitung) 


Ae 
Beat 


AL-MUMIT 
(Maha Mematikan) 


PJ #10 

s - 
AL-MAJID 
(Maha Mulia) 


(Maha Menentukan) 


TA 35 hg 


“— 
AL“ ALIY 
(Maha Tinggi) 


“— 


AL-HASIB 
(Maha Pembuat Perhitungan) 


AL-MUJIB 
(Maha Mengabulkan) 


A0 


Oa 


AL-MAJID 
(Maha Mulia) 


o 
Pi 


aa 3 
AL-WAKIL 
(Maha Memelihara) 


20. 


Ae” 


“- - 


AL-HAMID 
(Maha Terpuji) 


GA 


ACMUHYI 
(Maha Menghidupkan) 


IL 


AL-WAJID 
(Maha Menemukan) 


KeeaU 


ASH-SHAMAD 
(Maha Tempat Meminta) 











PA 
FS 
PEL 
AZH-ZHAHIR 
(Maha Nyata) 


An 
ti 
2 
AL-BARRU 
(Maha Penderma) 


35356 


AR-RA'UF 
(Maha Mengasihi) 


at 
AN 
AL-AKHIR 
(Maha Akhir) 


Jketa 


- 


AL-MUTA'AL 
(Maha Tinggi) 


A 


ATA 
3 Pi 


AL-AFUW 
(Maha Pemaif) 


ASN IMEI 56 


(Pemilik Kebesaran & Kemuliaan) 


PESAN 


- 


AL MUGHNIY 


(Maha Memberi Kekayaan) 


356 


AN-NUR 
(Maha Memberi Cahaya) 


3 - 
2) 
ALAWARITS 


(Maha Pewaris) 


- 

3 KN 
& . 
ea 
- 
AL-GHANIY 
(Maha Kaya Raya) 


as 


AN-NAFI 


(Maha Memberi Manfaat) 


Bbb 


rai 


AL-BAOIY 
(Maha Kekal) 


AL-AWWAL 
(Maha Awal) 


el 

d5 L 

AL-WALIY 
(Maha Memerintah) 


2G 


oh Pn 
AL-MUNTAOIM 
(Maha Penyiksa) 


P Moda SN Kai 


s 
AP) 
AL-MUAKHIR 
(Maha Mengakhirkan) 


obu 


AL-BATHIN 
(Maha Ghaib) 


ara 


AT-TAWAB 
(Maha Penerima Taubat) 


Sea UG 


AL-MALIKUL MULK 


(Penguasa Kerajaan Semesta) 


2G 


ALJAMI 
(Maha Mengumpulkan) 


Perta n 

3 wu 

ADH-DHAR 
(Maha Memberi Derita) 


A 


J6 


bari - 


AL-BADI' 
(Maha Pencipta) 


40 A P4 Pa 

roh 

ASH-SHABUR 
(Maha Sabar) 


p 2 
“ - 


AL-MUOSITH 
(Maha Adil) 


ah 


AL-MANP 
(Maha Mencegah) 


Go 


AL-HADIY 


(Maha Memberi Petunjuk) 


30 Pa Ta 
- 
Sum) L 
“ - 
AR-RASYID 
(Maha Pandai) 

















Je ka 
sanga mena 13 ka NS 
Pd ea out 2 Ig cal sa 


s 


Zi Yah KEK Naa Mesir Kr Bi Galak 
SA NO SN Aa 


aa 

Tana NE WS Sa at ar 
Na M3 Gernaaa ye ba 
Fa Y ( Sa 2 JIE gas 
SS si eta (3 Sa 1 (3 5,35 

ASI SGG Ih, sial Ke, SLS GI 2 
EA Enda, S8 Usa 

23 ya SS SE al AG HA AI 
Kopo alI #laa Ssh an ata 

Aa 8 G3 Koja S3 ja DG ai 
Sh ap JA Cai BE Jo toga S3 aga Tai 
Aj ga pp Bodi jan 
TA TES Ia S3 














& 5 9 
Limpahkan sholawat dan salam, di setiap saat dan maa 


seluas pengetahuan-Mu, atas junjungan kami Muhammad, dan 
keluarganya. Kasihanilah kami dan kaum Muslimin: lindungi kami 
dan kaum Muslimin: jadikan kami dan kaum Muslimin menang 
(atas musuh): ringankan penderitaan kami dan penderitaan semua 
Muslimin, dan percepatlah kehancuran musuh-musuh agama. Beri 
kami dan orang-orang terkasih kami di saat ini, di setiap saat dan 
selamanya, apa pun yang selalu Engkau berikan kepada hamba- 
hamba-Mu yang saleh, dalam setiap saat selamanya, dengan 
keselamatan yang sempurna di dunia dan akhirat. 

Dan bukakanlah untuk kami segala sesuatu yang telah 
Engkau buka/berikan kepada kaum “Arifin (golongan yang telah 
mencapai kedudukan tinggi dalam mengenai Allah). Cukupkanlah 
kami dengan yang halal daripada yang haram, dan ketaatan 
daripada kemaksiatan kepada-Mu, dan memperkaya kami dengan 
karunia-Mu, daripada karunia selain-Mu. Bimbinglah kami untuk 
melakukan sebaik-baiknya amal dan akhlak, karena tidak ada yang 
bisa membimbing kami kepada-Nya, kecuali Engkau. Jauhkan 
kami dari perbuatan jahat, karena tidak ada yang bisa singkirkan 
kejahatan kecuali Engkau. 

Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu untuk 
pengampunan dan perlindungan sepenuhnya, dan keselamatan 
berkelanjutan dalam agama kami, urusan dunia kami, keluarga 
kami, dan harta kami. 

Ya Allah. Tutupilah kekurangan kesalahan kami dan lindungi 
kami dari ketakutan, lindungi kami dari setiap bahaya sampai 
kami memasuki Surga. Dan berikan kami dan orang yang kami 
cintai semuanya, kebahagiaan dunia ini dan akhirat. 

Ya Allah. Wahai Yang Maha Pertama (dari segalanya) tanpa 
permulaan: Wahai, Yang Mendengar permohonan kami bahkan 
sebelum kami mengucapkannya, Wahai, Dia yang menutupi 
tulang dengan daging dan membangkitkannya kembali setelah 
kematian, limpahkan sholawat dan salam bagi junjungan kami 
Muhammad, dan keluarganya, dan berikan kami dan Muslimin 
bantuan dari semua kecemasan: dan berikan kami kemudahan 
dalam setiap kesulitan, dan berikan kami dengan rezeki dari apa 
yang tidak dapat kami sangka (tanpa terduga). 














63. GA SG an 2 
Jake Ia KA, Oei pan Dag pen 5 
eiaek senboa ben ra 
333 desa ALI Le EN AO 
SG AI , Pp aa 1 JKS 
SE HS WI AA ah ih ih Th 
$ S3 oz, SAI Ga TAN Jus Ga WI 
| HI Ph AI LSI PPI sae Sy 

ag di Seal Ga BN d alus ia 
ap ia Ka uya jet Yao 

DAN 233 Ag dp IE At Ta AE 


40- 40 


AON AEON, Dag lp BAM Ga El 3 

ILIE, BWELAN ES BI LAN 33623 Ig diy ala 
3 GIE 

ob33 PU Jeis Jre AS LI la 


3-0 


UE 3G Sa KAN CA ya gOde se ssi 


3 le 2 BE bb AL Jai Ja sja ai as 
SAYANG sasll DIG G3 Ah 3 











& 5 9 
Wahai Yang Maha Pertama dari yang pertama, dan aa 


Maha Akhir (kekal) dari yang terakhir, Pemilik Kekuatan Yang 
Kokoh. Yang Maha Penyayang kepada orang miskin, Yang Maha 
Pengasih dari mereka yang pengasih: berilah kami rahmat yang 
sempurna sehingga kami mendapatkan kebahagiaan di dunia ini 
dan di akhirat: dan penuhi semua kebutuhan kami serta semua 
Muslimin di dunia dan akhirat. Berikan kami melalui itu (Rahmat 
itu) apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hamba yang 
Kau kasihi. Berikan kami melalui itu (Rahmat itu) pengetahuan 
yang sempurna, cinta, bimbingan, taufik (dalam semua urusan 
kita), ketakwaan, kesucian, kesehatan, kekayaan, keridhoan dan 
keyakinan. Gabungkan bagi kami, melalui (Rahmat-Mu), seluruh 
kebaikan dunia ini dan kebaikan agama bersama dengankeamanan 
yang menyeluruh dari setiap kesengsaraan, ujian, kejahatan, 
kelalaian, kesusahan, bahaya, dosa, kesalahan-kesalahan, sihir 
dan pandangan mata yang berbahaya. 

Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau, 
untuk diri kami sendiri, orang-orang yang kami cintai, dan semua 
Muslim, sampai hari Kiamat, setiap saat dan selamanya, untuk 
menganugerahkan kami apa pun yang dimohonkan oleh hamba, 
Nabi-Mu, Muhammad saw, semoga Allah melimpahkan sholawat 
dan salam sejahtera kepadanya dan keluarganya, dan hamba- 
hamba-Mu yang saleh: 

Dan kami mencari perlindungan kepada Engkau dari apa pun 
hamba, Nabi-Mu, Muhammad—semoga sholawat dan salam dari 
Allah atasnya dan keluarganya—dan dari apapun hamba-hamba 
Mu yang saleh mencari perlindungan darinya. Engkaulah tempat 
pertolongan, Engkau yang memenuhi segala permintaan: dan 
tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. 

Ya Allah. Berilah kami dan mereka (semua) segala kebaikan, 
sekarang dan yang akan datang, yang tampak dan tersembunyi, 
dari apa yang meliputi pengetahuan Engkau, dalam agama kami, 
kehidupan kami, dan di akhirat: dan singkirkan dan alihkan dari 
kami dan mereka segala macam kejahatan, sekarang dan yang 
akan datang, tampak dan tersembunyi, dari apa yang meliputi 
pengetahuan Engkau, dalam agama kami, kehidupan kami dan di 
Akhirat. Wahai Pemilik agama, kehidupan dunia ini, dan akhirat. 











- 


33 Wslie-do en Tp! 


Ta kas Tana Sepang WAT ls Da 


Le 


Casi se abu dah du ena 
OLO In 2 Aa Eta (z2 3G ada 


Al Ep 23 Ca Wana daa GR J3 


3 Kb63 aU Al EN JuS Lai 3 2 kg A0ub3 


5 Pra 


Pn Dae K3 
(5 apel. 








(ade) AA ga ' 
KAN Bl aja lina € 














Ya Allah. “Tuhan kami. Berilah kami kebaikan di dunia ini 

dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksaan api 
neraka. “(Surah Al-Bagarah (2), Ayat 201) 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 
Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah 
kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi 
orang-orang yang kafir.” (Surah Al-Bagarah (2), Ayat 286| 

Dan semoga sholawat dan salam Engkau atas hamba dan 
utusan Mu, junjungan kami Muhammad, dan atas keluarga, dan 
para sahabatnya, dan anugerahkan kami kesempurnaan dalam 
mengikutinya, secara lahir dan batin, dalam kesehatan dan 
keselamatan yang baik, melalui Rahmat-Mu, 


sg Wahai Yang Maha Pengasih diantara para pengasih (3x) 








9 

SG 3,53 “2 an oa UI SAN (ws 41 
(GE) S3 ga ra 

OK ME pula UNI Gaia 


- 
# 


Ta 
8 og 


Saad KN N Sa 
KS IIS UNA UM Or 
anik $ Jo 


PEN 


G2 UE LI BU pam 23 Kas 


Hama ot JA ES S5 


z 


9 
os 


aerasi en INI Sera He SL, 


- 


Ka as 5... & A3 


CE Bl 233 BIL 35 JS 


- - 





WAON Kisa (j3) Aly cal SI as didi Croiade Ba LI LS ya 
AN San Hg Wa Ui ig oa ya (SE) Hay GI Ia 
MAN pe Jai oya N 2D ALI Ga Als 

( cab) Wa3 oya (al) Jl SLSI Sang IS ILY Jai “5m £ 
LA TIGA Sale II INI adm Sirih 

















Oasidah-gasidah berikut sebaiknya dibaca secara kolektif dan 
dengan pengulangan bait yang digaris bawahi (3 x). 


OOSIDAH IMAM ABU BAKAR BIN ABDULLAH 
ALAYDRUS:'! 


Ya Ilahi, aku memohon dengan nama-Mu yang Agung, dan dengan kedudukan 
Al-Musthofa Nabi pilihan-Mu, lapangkanlah urusan kami 


Dengan Asma (nama)? Allah kami memulai. Dan kami bersyukur kepada-Nya 
atas nikmat-nikmat-Nya. 


Kami bertawasul dengannya dalam menghadapi semua urusan. Wahai 
penolong semua makhluk, Tuhan semesta alam. 


Berkat nama-nama yang tercantum di nash Al-Our'an, dan nama-nama di alam 
ghaib yang terjaga dan tersimpan. 


Berkat semua kitab suci yang diturunkan. Dan berkat Al-Our'an sebagai obat 
penyembuh bagi orang-orang beriman. 


Berkat Al-Hadi (Muhammad saw) pembawa petunjuk kami bertawassul dan 
mohon keselamatan. Dan dengan semua para Nabi dan semua utusan. 


Berkat keluarga mereka, dan para sahabat, dan berkat para pengikut mereka, 
kami bertawassul. 


Berkat semua para Malaikat yang thawaf kami memohon, dan dengan semua 
makhluk ghaib yang berada di sisi Tuhan. 


1 Dari pembesar keturunan Sayidina Husein dari Al-Baalawi dilahirkan di Tarim 
tahun 851 Hijriah, diberi julukan Al-Adni karena tinggal di kota Aden 25 tahun 
dan meninggal di Aden malam Selasa 14 syawal 914 Hijriah. 

2 Dan ulama ahli imla mewajibkan tetap huruf alif dari ucapan kami Bismillah 
dan tidak dibaca alif ini jika dibaca dengan Bismillah yang sempurna. 











& 
Pena 


SAI UAN 
Kn AU ea 23 
KIA sha ea 2 
USBN ag : Kak 2 
asu GG JEII Kas 
WES ALS AI US 
CI AN MN IS 


LOBI ng La 0 2 
CI WI 3 


KABAN AS SI al 


7) 
Padi ra, 


US BAN AAN ag AS 
IR 
SE obi Gangga 233 
US ga Ha ya Hae 


20. 


aa BIN JUS 3 


BU SS BU) 


IS GS IS ep 
033 YA RI 


0-3 


K3 EN ad . : 55 





HIS Ip pelat Sa S3) 














Berkat para ulama yang ta'at kepada perintah-perintah Tuhan. 
Dan berkat para wali juga orang-orang yang saleh. 


Khususnya imamku, wali Al-Gutb, 
yang terang agamanya, mahkota para arif. 


Dia yang naik ke kedudukan Tamkin (kokoh), 
dan yang mengumpulkan dua ilmu: syariat dan yagin. 


Dia adalah Abu Bakar bin Abdullah Alaydrus, menyebut namanya 
menjernihkan kotoran hati bagi semua yang yakin. 


la adalah penjaga dan penghidup agama. 
Kepadanya aku mengambil hukum, dan kami mengikutinya. 


Dan tidak lupa (kami bertawasul) dengan Syeikh Kamaluddin Said, 
yang memiliki hal yang agung (keadaannya dengan Allah) juga mahkota 
bagi yang beribadah. 


(Juga pegarang Oosidah ini, Abu Bakar sang Imam, Tuhan menganugerahinya 
kedudukan yang kokoh.)! 


Dengan perantara mereka kami berdoa kepada Allah ta'ala. 
Semoga Dia memberi ampunan kepada semua yang hadir. 


Kelembutan yang menyeluruh juga senantiasa terjaga 
serta ampunan bagi semua yang berbuat dosa. 


Kami akhiri dengan benteng yang kokoh. 
Dengan daya kekuatan Allah yang kami tidak mampu. 


Semoga penutup Allah selalu terpasang untuk kami. 
Dan pandangan Allah tertuju pada kami. 


Dan kami akhiri dengan bersholawat kepada Muhammad (saw) 
Imam semuanya dan sebaik-baiknya pemberi syafaat. 


1 Tambahan dari Habib Ibrahim bin Agil. 








HN 1) 
N (BAM SUN G BABI AAN) as 31 


OS GE op bl 


A4 NK 
II A3 SEN e 
an SN 5S 
SE 83353 Hi 
IS AI — 5 
AAA SN 3 
pi daya 


Oo 


s3 


2 
.— 





2 SAI ai Nata Ag KALI pke Gl JI Oeaadl Bo LAJI JUS ya 
pe Gaet! el ALA ajo Bell Be Apsla KAAI Gol, JS Sup! 
A6 Saad! G3 ya @elali SUYEI Ad ass dl ola, 33 Bit io ya 

aan Jina NO 

















OOSIDAH IMAM ABDULLAH BIN ALAWI AL-HADDAD:! 


Wahai Yang Maha Mengetahui rahasia-rahasia (aib) kami 
Janganlah engkau buka aib kami di hadapan manusia 

Sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit dan maafkan kami 
Hadirlah untuk kami dimanapun kami berada 

Wahai Tuhanku Yang Maha Mengetahui keadaanku 
Kepada-Mu aku mengadu atas segala harapanku 


Maka mudahkan kami agar dapat menggapainya 
Kabulkanlah dan perbaikilah urusan kami 


Wahai Tuhan dari segala sesuatu yang dianggap tuhan 
Hamba-Mu yang fakir sedang berada di depan pintu-Mu 


Datang dengan berbagai rentetan masalah 
Mencoba kembali ke jalan yang lurus setelah tersesat 


Wahai Yang Maha Luas kedermawanannya, kedermawanan adalah milik-Mu 
Segala kebaikan adalah milik-Mu dan datang dari-Mu 


Bahkan Engkau lebih dermawan dan baik daripada apa yang hamba-Mu sangka 
Maka berilah rahmat-Mu sekarang 


Wahai pencipta seluruh alam 
Dan Maha Luas pemberian kebaikan-Nya 


Bukalah hijab yang menutupi kami dengan-Mu 
Dari segala keburukan dan kebodohan kami 


Wahai Yang Maha Mengetahui isi hati kami 
Cukuplah bagi kami dengan Engkau mengetahuinya 


1 Dari pembesar keturunan Sayidina Husein dari Al-Baalwi, Wali Outub ini 
dilahirkan pada awal hijroh di Tarim Alghonna, malam Kamis 5 Shofar 1044 
Hijriah dan meninggal malam selasa 7 Dzulkaidah 1132 dan magomnya di 
Zanbal sudah diketahui bersama. 











IS ML 
SEL EL 3 Im 


JA IE 3 


o - KJ Pra o te “5.9 
(ee : 
SERA: J— 3 
2, ., 


JI 3 B3 


oC? Pp 2 4 o 

S3 hb 4—3 
0 09 Lae bar TN Dag 
aa 


00 8 aa Le Oh 
— NON 43 














Maka hapuskanlah dosa-dosaku wahai Yang Maha Pemaaf 
Perbaikilah niat-niat dan amal-amalku 


Wahai Tuhanku. Kepada-Mu lah aku bersandar 
Dan kepada-Mu aku bergantung 


Sungguh, yang menjadi tujuan utamaku adalah 
Ridho-Mu di setiap saat 


Wahai Tuhanku.... Wahai Tuhanku 
Aku memohon agar Engkau memaafkanku 


Perasaanku tidak pernah kecewa terhadap-Mu 
Wahai Raja dari seluruh raja, Wahai Penguasa 


Kepada-Mu aku mengadu di dalam tangisanku 
Atas buruknya perbuatan zalim dan dustaku 


Dan buruknya amal dan kelalaianku 
Dan kegemaran membicarakan orang lain 


Dan cinta terhadap dunia yang hina 
Yang tidak ada kebaikan sedikitpun di dalamnya 


Bahkan di dalamnya terdapat banyak musibah 
Dan dipenuhi bencana dan kesibukan tiada henti 


Wahai celakanya nafsuku yang tersesat 
Dari jalan yang lurus 


Hingga nampak kesesatan itu di dalam diri 
Yang memiliki tujuan pangkat/kedudukan dan harta 


Wahai Tuhanku, nafsuku telah mengusaiku 
Dan aku telah tersandera oleh nyamannya kehidupan dunia 


Sehingga aku terjerumus ke jalan yang gelap 
Dan terikat dengan ikatan yang sangat kuat 








H Bat 3 - - 
: #VolA—3 


VE ta 1 Ju "3 
SG EA 


IU Jana Seks 
JB Ia bj aga 53 


o 20 - £ 1 0 8 3 2 £ aa 
"yA SAS y 25 3-51 133 


JAN 9 Dog pa Faank 
JI AA ih Ba 


JSI, LD SNI 











DA kas Has c0132 (JAS) lake A 











Aku memohon kepada-Mu wahai Tuhanku 
Agar Engkau mengobati hatiku yang sakit 


Dan selesaikanlah kesulitan yang melilitku 
Pandanglah kami (dengan rahmat-Mu) yang sedang diliputi duka" 


Wahai Tuhanku seindah-indahnya Dzat yang mencukupi 
Berikanlah kepada kami ampunan-Mu 


Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi-Mu 
Engkau Maha Mengetahui atas segala yang nampak maupun tersembunyi 


Wahai Tuhanku, hamba-Mu sedang berada di depan pintu-Mu 
Dipenuhi rasa takut akan adzab-Mu 


Dan mengharapkan pahala-Mu 
Mengharap turunnya curahan rahmat-Mu 


Hamba-Mu telah datang dengan berbagai alasan 
Dengan kerusakan dan kefakirannya 


Maka permudahlah segala kesulitannya 
Berkat indahnya kedermawanan dan kebaikan-Mu 


Terimalah tobatnya 
Dan bersihkanlah dari segala dosa 


Dan lindungilah dari berbagai musibah 
Di setiap keadaannya 


Engkau adalah Tuan dari segala tuan 
Yang Maha Esa dengan kesempurnaan 


1 Asal kata Jzeu dibaca sukun. 











JA AL 3 


AISI db — — 


IA S3 


JK I3 


Aa eat 
St Sd ma 
5 4 o 5 - 8. 
3 8 P3 nata .. 

5 Sd 5 » 


o & Leo ci ae an 2 
S—— Hi 5 5 


jean Sila, 
2 5 833 
Ie 5 


PS an AN 











& 55 
Dan dengan kemuliaan dan keagungan-Mu 


Engkau Maha Mulia hingga tak ada perumpamaan yang mampu 
menggambarkan kemuliaanmu 


Kedermawanan, keramahan, dan kebaikan-Mu diharapkan 
Kekuatan dan kekuasaan-Mu ditakuti 


Mengingat dan bersyukur kepada-Mu adalah keharusan 
Begitu juga dalam memuji dan mengagungkan-Mu 


Wahai Tuhanku, Engkau adalah penolong bagiku 
Maka berikan kami segala kebaikan 


Dan jadikanlah Surga sebagai tempat kami kembali 
Dan wafatkan kami dalam keadaan beriman 


Semoga sholawat terus tercurahkan di setiap saat 
Kepada sang pemberantas kesesatan 


Yang Rusa betina dapat berbicara padanya 
Yaitu Muhammad sang pembawa hidayah dan petunjuk 


Segala puji dan syukur kepada Allah 
atas segala nikmat yang luas 


Kita memuji-Nya baik secara sembunyi maupun terang-terangan 
di saat terbit maupun tenggelam matahari 











— ae 


- 


- . do - : - 2£ 
5 mmm Cm 
, 9 3 


—3 DD —53 


Hp TI 8 — 


og 
—Ai Ilib G 


- 
AS - £A— - 
Ka Moe, 5 
. . pa - - ud 





Kia pa BPN ia Ag LSI ghe GI JT osn adi , Sya 
pe NI DN cad BI His tole AI Ola, Baiy HAN 
(dm) 3 Oren 3 AW Kei dabel Ll JI dag AVI 

















O0OSIDAH AL-HABIB ABDULLAH BIN HUSIN BIN TAHIR:! 


Wahai Yang Maha Pengasih diatara para pengasih 
Wahai Yang Maha Pengasih diatara para pengasih 


Wahai Yang Maha Pengasih diatara para pengasih 
Berilah pertolongan kepada kaum Muslimin 


Wahai Tuhan kami, wahai Yang Maha Pemurah 
Wahai Tuhan kami, wahai Yang Maha Pengasih 


Engkaulah Yang Maha Lemah Lembut 
Dan Engkaulah sebaik-baik penolong 


Kami tidak memohon kepada selain-Mu 
Maka datangkanlah wahai Tuhan kami pertolongan-Mu 


Sebelum terjadinya kerusakan dan kehancuran dunia dan agama 
Wahai Tuhan, kami tidak memiliki selain-Mu 


Wahai yang cukup Engkau bagi kami 
Wahai Yang Maha Tinggi dan Maha Kaya 


Wahai Yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh 
Kami memohon kepada-Mu, pemimpin yang menegakkan keadilan 


Agar kami bisa lebih istiyomah melakukan ibadah 
Diatas petunjuk-Mu yang benar 


Dan bukan pemimpin yang Engkau murkai 
Wahai Tuhan kami wahai pengabul doa 


Engkau Maha Pendengar dan Maha Dekat 
Kelapangan dan Kedamaian sudah menjadi sempit 


1 Dari pembesar keturunan Sayyidina Husein dari Al-Baalawi, dilahirkan Imam 
ini di kota Tarim tahun 1191 Hijriah dan meninggal tengah malam, malam Kamis 
17 Robiul Akhir tahun 1272 Hijriah. Dimakamkan disebelah saudaranya Alhabib 
Tohir bin Husin di kota Masilah. 








LN aa! IS 
UE — 
2 A3 DN 
SA IS 3 
Aa Ca ma 


SE —a 5 


— II SF — 
ME aa 


PE Ea wi S3 




















Maka pandanglah orang-orang yang beriman 
Pandangan yang menghilangkan segala kesulitan 


Dari kami, dan mendekatkan segala harapan 
Dari kami, begitu juga segala kebahagiaan 


Agar kami dilimpahi anugerah setiap waktu 
Kami memohon kepada-Mu demi kedudukan para wali-wali-Mu 


Yang selalu memperbaharui keadaan 
Seorang pemimpin yang menegakkan kebenaran 


Diantara kami dan menjaga kami daripada orang-orang yang dengki 
Juga menolak orang-orang yang zalim 


Menghilangkan segala kemungkaran 
Menegakkan sholat 


Memerintahkan kebaikan 
Mencintai orang-orang sholeh 


Membenahi segala hal yang dilarang agama 
Dan menindas (mereka) yang berbuat zalim 


Berbuat keadilan diantara manusia 
Dan memberi keamanan' kepada orang-orang yang dalam ketakutan 


Wahai Tuhan kami, curahkan kami dengan rahmat-Mu sepanjang tahun 
Yang membawa limpahan manfaat dan keberkahan yang berkesinambungan 
Yang berlanjut sepanjang tahun dari masa ke masa 


Wahai Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami selalu jadi hamba yang 
bersyukur, dan wafatkanlah kami sebagai orang Muslim: 


Hingga kami dibangkitkan dalam kelompok orang-orang yang aman dari siksa 
dan kemurkaan-Mu di dalam kelompok orang-orang yang masuk Surga 
terlebih dahulu 


1 Di diwan tertulis »e » 











Je 
OI ES, 
deal 
» Pa 2 II - -..9 : 4 
SESI 3 5 
ba si 55 
A— 5315 
A—— '— 253 
AS —— —- 


Soal — el 
d— SE 3 
d3—5 ian, 
ID IL 5 
OGAN Ii a55 
SN II 
LSN SS, 


PE mo ip 
MHI — —3 


PI 2 5 
eh 





a21 Ganas Lady Cena) Ola GA 


ASAM, yaa IP yg (IS) HM Bawaan (GYEII) Jana us « 
A3 Kaya AI oya Al) BA lal, moral 


(a33) SI (3 5 Bis si ko adi 3 Uang yogi Sh & Y 














Demi tingginya derajat Nabi Muhammad saw, maka berkasih sayanglah wahai 
Tuhan kami kepada kami dengan memberikan pengabulan-pengabulan 
terhadap harapan-harapan kami 


Dan limpahkanlah kami apa-apa yang kami minta, 

wahai Tuhan kami jawablah untuk kami dan kabulkanlah. 
Anugerah-Mu wahai Tuhan kami sungguh indah dan banyak, 

dan semua perbuatan-Mu indah: 


Dan pada-Mu cita-cita kami sangat panjang, maka bermurah hatilah kepada 
orang-orang yang sangat mendambakan anugerah-Mu. 


Wahai Tuhan kami, telah sempit tenggorokan kami 
dari perbuatan-perbuatan yang tidak mampu kami hindari, 


Maka anugerahilah kami dengan terlepasnya segala kesulitan yang mengunci 
kami,2 untuk sang hamba yang tergadaikan oleh dosa-dosanya sendiri 


Ampuni segala dosa, 
tutupi segala kekurangan 


Angkat segala bencana, 
cukupkan gangguan para pengganggu? 


Tutup (usia kami) dengan penutupan yang terbaik, 
jika dekat kematian dan maut tiba 


Dan tambahkan keringat yang mengalir di dahi 
(sebagai tanda kematian kami yang mulia) 


Dan limpahkan sholawat dan salam 
atas sang pembawa syafa'at bagi manusia 


Dan atas keluarga beliau semulia mulia orang yang mulia, 
dan para sahabat dan tabi'in 


1 Di diwan tertulis al dan keduanya mempunyai arti yang sama 

2 Digunakan kata kata 8NXdJl sebagai kata dasar dari kalimat berjumlah 3 huruf 
Ss dan kata kata ini tidak pernah terdengar dan juga tidak disebutkan di kamus 
kamus kemungkinan hilang dan dari bahasa kuno yang tidak berumus 

3 Tetap ada huruf ya yps44! tetapi dalam bahasa Arab hendaknya dihapus dan 
dikitab jl! Lu tertulis 334! 











0 Pr 2 4 
Or eta el AAS up ck A3 
a27 z AA at 
2 


o & - 08... G z na Lw Ogan B 
SBS L 5 Ada olsd BUGIS 


o o F3 - 
KAN IS ah es db Ep SI oo EL 
NN LP. n— ti 3 


. 
— 


o bei » Su 3 9 Kg A0 AA 
“ o 
Da 
Fi - "— 
o 5 0 Lo - 


Atau 


2 da 
0 AN Kera AA AB 
da Ol Ana IN pe Me 
- 
—sma gia 1 
0 w 
" 


0 BG. £ 0. aa Ko IT 


- 
0 w 


2 JA SES 


KA EA Hb USA dal Ja 


GA er GUA ag D3 SI old ag 


- 





Sya rar $ (053) Gal LSI ghe gi JT onta Ba LS ya 
Ab (Ogkata) Gaal Al Ola, Gaiy WMOA Jlgd ya Tt Tadi ap 3 
JP To Aib IS email ag BYY Tia SI mg ya AI 

(PJ) menaaa 


Wong SU AS TANI G3 oa teri pl US € 











As 


OOSIDAH AL HABIB ALI BIN MUHAMMAD AL-HABSYI:: 


Wahai Tuhanku, Pemilik sifat-sifat mulia, aku berharap 
Tercukupinya kebutuhan dengan sebuah pemberian 


Dibawah pintu harapan, aku pasrahkan diri, maka tolonglah aku 
Dengan tujuan yang baik sebelum kematian 


Dan Rasul yang mulia adalah pintu harapanku, ia adalah penolongku 
Dan penolong setiap makhluk 


Maka tolonglah aku dengannya dan sampaikanlah pada hatiku 
Setiap yang berharap dari cita-cita” 
Dan himpunkanlah yang tercerai berai dalam kebahagiaan dan cahaya 


Dan kegembiraan dengan (wasilah) kemunculan putra Hasyim (Nabi 
Muhammad) 


Dengan keteguhan di setiap keadaan yang kami tuju 
Dan kebenaran dalam setiap niat 


Tuhan, jadikanlah kami menempuh, jalan orang-orang mulia 
Yang telah menempuh jalan takwa, jalan yang lurus 


Dan tuntunlah kami, Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah 
Membimbing para pemimpin kami kaum arifin, pemilik keutamaan 


Jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai panduan kami, disertai selera yang baik 
Dalam memahami rahasia makna kebersamaan 


Jagalah hatiku dari pengaruh bujukan setan, dan dari nafsu, 
Angan-angan palsu serta kecintaan pada duniawi 


1 Dari pembesar keturunan Sayyidina Husein dari Al-Baalawi dilahirkan di kota 
Oosam di provinsi Hadromaut pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah 
dan meninggal di kota Seiwun pada hari Minggu Dhuhur pada tanggal 20 Robiul 
Akhir pada tahun 1333 dan magom Habib Ali dikubahnya yang sudah diketahui 
bersama sebelah barat Masjid Riyad. 

2 Dengan mensukunkan mim agar syair bersajak dan diperbolehkan dalam 
bahasa untuk mensukunkan dan mentasydidkan ya. 











ss) 
SA An LN 3 


- 
o 3 o£ 


—N 7 Ii 


G3 Pa Si Gb Na Bi 


JH po — Pai naa 
ea Ia — 5 2 3S NE 


o 














& 
F oosipan IMAM AL-HADDAD: 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Maka doa-doa dan jeritan hatiku 
sebagai saksiku atas kefakiranku 


Maka demi rahasia kefakiranku: aku selalu mohon 
di saat kemudahan maupun kesulitanku 


Aku adalah hamba yang kebanggaanku 
adalah dalamnya kemiskinan dan kebutuhanku (pada-Mu) 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku: 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Wahai Tuhanku wahai yang memiliki diriku, 
Engkau Maha Mengetahui bagaimana keadaanku 


Dan dari segala yang memenuhi hatiku 
dari kegundahan dan kesibukanku 


Maka ulurkanlah bagiku kasih sayang 
dari-Mu wahai Raja dari segenap para raja. 


Wahai Yang Maha Pemurah Dzatnya, tolonglah aku, 
dengan pertolongan yang datang sebelum sirna kesabaranku. 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Wahai Yang Maha Cepat mendatangkan pertolongan, temukan kami 
dengan pertolongan-Mu yang mendatangi kami dengan segera. 











Ka 
fun Ca 


WS La 
BAG Iii 5— 
B3 5 
SB bp Seyai ol 
SIB WN gab 


D3 Hb LA ah 


GE IG I— 3 S5 5 


528 LE Umi SG mi GA 
Ho UE — A3 — 


LE 9— 3 











(63 SBN ab) ob 











Pertolongan yang merubuhkan segala kesulitan, 
dan mendatangkan segala yang kami harap-harapkan 


Wahai yang Maha Dekat, wahai Yang Maha Menjawab segala rintihan, 
Wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Mendengar 


Sunguh aku telah benar-benar meyakini kelemahan dan ketidakmampuanku, 
kerendahan dan keluluhanku 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Aku masih tetap berdiri di gerbang-Mu, 
maka kasihanilah aku yang masih terus menunggu 


Dan di lembah anugerah kasih sayang-Mu, 
aku berdiam maka abadikanlah keadaan ini 


Maka berperasangka baik pada-Mu adalah hal yang wajib bagiku, 
perasangka baik atas-Mu adalah pakaianku dan janjiku. 


Dan hal itulah (berperasangka baik) yang menjadi penenang hatiku, 
dan selalu menemaniku sepanjang malam dan siangku. 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Segala kebutuhan dalam diriku wahai penciptaku maka selesaikanlah, 
wahai sebaik-baik yang menyelesaikan kebutuhan 


Dan tenangkanlah ruhku dan sanubariku 
dari gejolak dan gemuruhnya (nafsu) 


Agar hatiku dan ruhku selalu dalam ketentraman 
dan kedamaian dalam segala hal yang telah Engkau ridhoi 


1 Di dalam diwan tertulis (251 bl! 3) 








3) 
G5 Ai Je BAN ik 1 


nak “oa 

















Maka kegembiraan dan kebahagiaan senantiasa menjadi keadaanku, dan 
menjadi lambang kehidupanku serta selubung perhiasanku 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku: Atas segala permintaan dan 
usahaku 








Os Ag AU XS yo dAL mens SE 


SE —aa 3 AAS Naa 
oh, SAI 9 SA ai as aa, 
ss ain Tr Sue) Er Aa Ke 


SEAL 5 Si SA 3 pm Pa 


2 AA 3 IS AN 
Mean aandan pair apa 
2 Ka ga Kena 


aa £ Pes II An Jaka 3 


o 


Na mala sala ok 
SA bi — 3 23 BASI BLS 5 





oo (15) dp GA3 (LSI Gagle Gl JT ontel Bolu JUS ya 1 
Asia AI La, Ailayg Att pe gam Kya (elkandl) Kaya 0 
Ly $ (GAM) Bonia 8 03 MM ale NI ay ya NG SM IS 

“ee dadi Sal 

















DOA AL-HABIB MUHAMMAD BIN ABDULLAH 
AL-HADDAR:! 


Katakan bersama aku: Kami meminta Allah untuk mengampuni semua 
perbuatan buruk kami. 


Kami bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami 
dan akibat-akibatnya. 


Kami bertobat kepada Allah dari ucapan-ucapan kami, semua perbuatan kami 
dan diam. 


Kami memohon kepada Allah, Yang Maha Agung, untuk pengampunan, untuk 
sejumlah angan-angan kami, 


Dan dengan setiap angan, hingga banyaknya hal-hal di dalamnya menjadikan 
banyak menghabiskan waktu, 


Untuk diri kami sendiri, orang yang kita cintai, dan untuk orang Islam di masa 
lalu dan hingga sekarang. 


Karena dosa-dosa yang dilakukan dengan sadar dan tidak sadar, dan untuk 
semua kelalaian kami. 


Dari apa yang telah kami lakukan, baik itu perbuatan haram, sunnah, mubah, 
makruh, dan wajib. 


Dan untuk semua yang Allah Tahu, yang akan terungkap di masa lalu dan masa 
depan, 

Kami memohon Allah Yang Maha Agung untuk mengampuni orang-orang 
beriman, pria dan wanita. 


Ya Allah demi mereka! Ya Allah demi mereka! Ya Allah demi mereka! 
(perbuatan-perbuatan baik kami) Kami memohon akhir yang bagus. 


Wahai Yang Maha Pelindung! Lindungi dan amankan kami 
bersama mereka yang teguh. 


1 Dari pembesar keturunan Sayidina Husein dari Al-Baalawi dilahirkan di 
kota Azzah di sekitar kota Albaido di negara Yaman Almaimun tahun 1340 dan 
meninggal di kota Makkah Almukaromah pada tanggal 8 Robiul Akhir tahun 
1418 dan dikuburkan di pekuburan Ma'la di daerah keluarga Alawiyin. 








SU IS ep IIS AT 
SI — 0S 33 3 Ja WN 
se Ie 


AS 3 A3 


MS JS — ai 3 3 
S3 JSI —55 3 Aa 5 
SA SAN 3 ASI 3 III 
OLI yaa BBS SU 
aa EN Je 5 sa Sg 
3 3 55 — B5 
et 
AA BA BI R3 
AAS ar Sie 
cs Ah A3 AH si 
No aya Bb W I— 


SI 3 HIS 3 3S Tai 














gr 
Ampunilah kami dari semua yang Engkau tahu (tentang kami), 
dan berikan kami setiap pemberian. 


Ya Allah! Ganti dosa-dosa kami dan akibatnya 
dengan perbuatan baik. 


Ya Allah! Kami mendengar dan mematuhi, 
maka bimbinglah kami menuju kebenaran. 


Tuhan kami! Beri kami kebaikan 
di dunia ini dan di akhirat 


Dan berikan kami keyakinan yang tinggi 
disertai keselamatan yang sempurna 


Perbaikilah selalu yang rusak 
dan angkat segala gangguan. 


Petunjuk, perhatian, dan kenikmatan datang 
dari Engkau dengan melimpah. 


Apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi, 
maka pandangi kami dengan pandangan rahmat-Mu. 


Rahmati kami, Tuhanku, 
dengan menerima amal-amal dan doa-doa kami, 


Hingga kami masuk bersama Thaha (Nabi Muhammad) 
dan keluarganya di barisan terkemuka (terdepan) 

Untuk bersama mereka dan di antara mereka selalu, 
dalam kehidupan ini dan di akhirat. 


Ampunilah penulis syair ini, 
dan para pria dan wanita yang membacanya 


Atau mereka yang mendengarkannya, atau menyebarkannya 
dan pria dan wanita yang menulisnya 


Kasihanilah, dan anugerahkan taufik kepada umat Ahmad. 
Bimbing mereka dan perbaiki niat-niat mereka. 


Atasnya sholawat Allah swt dan salam, 
ke sejumlah seluruh zarrah (atom) di alam semesta, 





Dan atas keluarganya, seluruh nabi, 
dan orang-orang saleh pria dan wanita, 





CA 73 1g 





& 
-. 3 Ar Ng z LE AA aa : . 
Pa Janeta 
2. 5 “ - 2 2 - Z3 & . 3. 


AL Sg AE 20 Mi 0) j BIS SAS 


MEN FO SN 5 yA 
bai P3 MIS 502 OK Sl 5 ane 
HS 3tag Ai 3 


Oa BA Van 33 


ae aa Pn “3 
Tapa 55 6 Sir 253 6 GUI alas G 2 
aa JA HA GE Gelial Rat 6 aU 





MAT SLT PV) SELAI ai A 
Aas pb MM pal ALI agls GL JI Oonsadel BIAN GLS aja € 
LI GOL ya Ls gema Cena 2 ai das S?) 2 sd gal 
ia TAS 33 oya SV Aas AN cola, lil Kita Jily MANA Haa 


Hate UB abg Wa 3g DAA 














& pg 
Pada setiap hal, selamanya, 


sebanyak jumlah waktu yang mungkin terjadi. 


Segala puji bagi Allah, seperti yang Dia kehendaki, 
seluas Berkat-Nya, 


Untuk sejumlah ciptaan-Nya, seluas keridhoan-Nya, seberat arsy-Nya, 
dan tinta yang diperlukan untuk menulis Firman-firman-Nya. 


Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan dari 
apa yang mereka katakan: Dan kesejahteraan dilimpahkan atas 
para Rasul: Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. 
(Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 


Untuk sejumlah ciptaan-Nya, seluas keridhoan-Nya, seberat arsy- 
Nya, dan tinta yang diperlukan untuk menulis firman-firman-Nya. 


WIRID SAYYIDINA AL-SYEIKH ABUBAKAR BIN SALIM:1 
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 


Ya Allah. Wahai Yang Maha Besar kekuasaan-Nya, Wahai 
Yang kebajikan-Nya tidak berawal, Wahai Yang karunia nikmat- 
Nya tiada putus, Wahai Yang kedermawanan-Nya melimpah ruah, 
Wahai Yang amat luas pemberian-Nya, Wahai Yang kelembutan- 
Nya tersembunyi, Wahai Yang indah ciptaan-Nya, 


1 Dari pembesar keturunan Sayyidina Husein dari Al-Baalawi yang mulia. Pemilik 
aneka ragam kemuliaan, tersohor dengan gelar Fachrul Wujud (kebanggaan 
alam semesta. Beliau Radhiyallahu “anhu dilahirkan di kota Tarim hari Sabtu 7 
bulan Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Adapun kepulangan Wali Outub ini ke 
Rahmat Allah pada saat 3 bulan Dzul Hijjah 992 Hijriah dan dikuburkan di Inat. 
Magomnya jelas letaknya dan diketahui bersama. 














a 
en na, 
HAN Kenal ye 
(33 Ska Ga al AKA Aa ah Aa 
eng ar 8 Ia KE Pp 03 
nee peaha io (at 
G3 ind 5 GG, at NN 
Aan Pam Oam JS CE 33 sad aka 
HS SR Pa OA JI EN s0 
Iasa neh 
se ea Laut ata HE AI LI 
Dia MEI Ia 
Pe 2 
KS ge ASN Op PA 3 Eng 3 Ka 
AAN PEP NATA YAN Ip api ghasan 
Aung Ily 2AB Goa IE AU A23 353 as 


Sg PN GE 5 ae P3 











& 

5 Wahai Yang penyantunan-Nya tak tergesa-gesa, limpahkan 
sholawat (rahmat-Mu) kepada junjungan kami Muhammad 
beserta keluarganya, dan salam serta ridhoilah segenap sahabat 
beliau. 

Ya Allah. Puja dan puji bagi-Mu sebagai syukur dan atas 
karunia-Mu yang amat baik. Engkau adalah Tuhan kami yang 
sebenar-benarnya dan kami adalah hamba-hamba-Mu sebagai 
budak, dan Engkau senantiasa berhak atas hal itu. Wahai Yang 
mempermudah setiap kesukaran, wahai penghibur setiap orang 
yang patah hati, wahai sahabat setiap orang yang sendirian, 
wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang fakir. Wahai 
Yang menguatkan setiap hamba yang lemah, wahai Yang memberi 
keamanan kepada mereka yang lemah: Mudahkanlah kami 
(mengatasi) yang sukar karena memudahkan kesukaran bagi-Mu 
adalah mudah. 


Ya Allah. Tuhan yang tidak membutuhkan penjelasan dan 
tafsir, kebutuhan kami kepada-Mu amat banyak dan Engkau 
Mengetahuinya dan Maha Mengetahui Rahasia. 


Ya Allah. Aku sungguh takut kepada-Mu, takut kepada orang 
yang benar-benar takut kepada-Mu dan pula kepada orang yang 
sama sekali tidak takut kepada-Mu. 


Ya Allah. Demi kebenaran hamba-Mu yang benar-benar takut 
kepada-Mu, selamatkanlah kami dari orang yang sama sekali 
tidak takut kepada-Mu. 

Ya Allah. Demi kedudukan junjungan kami Muhammad, 
jagalah kami dengan pandangan-Mu yang tak kenal tidur, dan 
peliharalah (asuhlah) kami dengan pemeliharaan-Mu yang tak 
dapat dijangkau (oleh apapun): Dengan kekuasaan-Mu atas 
diri kami, kasihanilah kami hingga kami tidak binasa, karena 
Engkaulah sandaran dan harapan kami. Sholawat dan salam atas 
junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabat. Dan 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sejumlah ciptaan-Mu, 
seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk 
menulis ayat-ayat-Mu. 














Ino ad IS copa 5563 ing 


54 oi IS BP Bj di 
MPI 25 pr SA 3 Jas $$ is 


II EA II AI Ia esai AI He UU 
33 AI yaE Van BEA Ta ta D3 


& 
Pi aa 


39 
WA PU 9 Oris Ke Os gala 
ha 2. Jab Pe 2 5 #yadi Ai S5 4 An sah : 


s5 S3 31 
Jika dual 





WAT OUT ATV) ML 33321 














Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon tambahan 
(keyakinan) dalam beragama, dan keberkahan dalam umur, 
dan kesehatan pada jasad, dan keluasan pada rezeki, dan tobat 
sebelum kematian, dan syahadat (kesaksian) di saat kematian, 
dan ampunan setelah kematian, dan kemaafan ketika hisab 
(perhitungan) dan rasa aman dari siksa, dan keburuntungan 
masuk surga, serta anugerahilah kami memandang wajah-Mu 
Yang Maha Mulia, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan 
sholawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad saw, 
keluarga dan para sahabat beliau, 


Maha Suci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari apa 
yang mereka sifatkan (kesyirikan/penyekutuan mereka) dan 
kesejahteraan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seru sekalian alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 
Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan tinta 
yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 


Wahai tumpuanku, wahai peganganku # 
Wahai penolongku dari segala kesulitan 


Ku hadapkan untuk Mu totalitas diriku # 
Lindungiku segera wahai pemilik keagungan 


Tundukkanlah segala macam sabab musabab # 
Permudahlah segala macam bentuk kesulitan 


Bukalah sekian banyak pintu dan bab # 

Dengan kemenangan-Mu wahai pemilik kemuliaan 
Tepislah segala tipu daya penipu # 

Begitulah pula sosok zalim dan lalim 


Juga si penghasud dan pembangkang selalu # 
Dengan kerahasiaan thaa siin dan miim 











Yg 


ag aa LAM GAN ANA Tegal ai Hui : 
BAN) Ae jas S5 al Op SS all 
(55 £V) AG GA Ya Sia AN AN Pa 
sh Ha jp an 2633 OISI S 3 omi Tg 
cai AG 2535 amonia Jl) 


HN es 
VE V3 JS Yg al BE ES cah ET AI ag 


o e ) , 
Pa La “ 
“daa del! AN 
. - . 

- 2. 


Rena d ea) 263 
See 3 DE GI 3 adu ai 
Y5 Dea 2 A Gs S3 Ida La 353 Tau 
An Okaban JI ESA Jp kian Kah YG Aa) 3 G5 
pa KB lai JB Ga dat Si ML SA 














Kemudian membaca: 


£& Aku memohon pengampunan Allah yang tiada Tuhan selain 
Dia yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Yang Maha Hidup 
lagi Maha Mandiri, serta tak mati. Dan aku bertobat kepada- 
Nya. Tuhan, ampunilah aku. (27 x) 


S8 Aku memohon pengampunan Allah untuk semua pria dan 
wanita yang beriman. (27 x) 


Ingat adab dan doa ketika meninggalkan rumah, berjalan ke 
masjid, memasukinya, dan keluar dari sana. 


DOA MENINGGALKAN RUMAH: 

Dengan nama Allah, aku beriman kepada Allah dan berserah 
diri kepada Allah, serta tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


DOA BERJALAN MENUJU MASJID: 

Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak 
orang-orang yang meminta kepada-Mu, dengan hak orang-orang 
yang berharap kepada-Mu dan dengan hak langkahku ini kepada- 
Mu, bahwa sesungguhnya aku tidak keluar untuk keburukan, 
tidak pula untuk kekerasan, tidak pula untuk riya' dan tidak juga 
sum'ah (mencari ketenaran): tapi aku keluar karena takut akan 
murka-Mu dan demi mengharap ridho-Mu, maka aku memohon 
kepada-Mu agar Engkau selamatkan aku dari neraka, dan Engkau 
masukkan aku ke dalam surga serta Engkau ampuni aku atas 
segala dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa 
kecuali Engkau. 











S3 - 


Ob GA 3 Oa Ie Ja TA 3 
IA NA B3 
A 3G EN ET BEI jt, HN 233, 


LAN si 
2153 HE JUAN 084 ah sa 


ap 3 Cagaa SJSN AN 3 
BS SG d3 api y ab Sai 














DOA MASUK KE MASJID: 

Dengan nama Allah, ya Allah. Limpahkanlah rahmat pada 
junjungan kami, Muhammad dan keluarganya. Ya Allah. Ampunilah 
dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. 


Hendaknya ketika masuk Masjid diawali dengan kaki kanan, 
kemudian niat i'tikaf dan tidak berkata selain yang baik 


DOA KELUAR MASJID: 
Dahulukan langkah kaki kiri, lalu berdoa: 


$ Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk 
dan bala tentaranya. 


$ Dengannama Allah, ya Allah, limpahkan rahmat atas junjungan 
kami Muhammad dan keluarganya. 


Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu 
anugerah-Mu 




















DZIKIR 


DENGAN FAJAR 














905 AA IST SS 6 363 
II SAR Cendana! AI GE oa 3 AN aan 
(5 Su) 


Lg Kd T - “1 pak alan AE iv, og 
3 09 “hd (SP) dl sa dala $ 3 


0 


Aas G3 SB RA IA 35 SN 

AA IL 13 163 

pepes ALAN ton) YAH AM 
AP aa al Sep 3 Caga G Ita a 

wa, Gi Gn Date Ja 5 LIA 
AAA da Un pai SA 33 ap Ali AA 
1g asi K3 BNI «3 la 
naa Ia ea Sab naa «P3 


#0. Log & 


ee, IG. “aa j3 2 Ls Ela ON S cat 


Geiiy BELU yna IIA bas 











& 
 zikin WAKTU FAJAR 


(setelah Adzan tapi sebelum Sholat Sunnah Subuh): 
Maha Suci Allah atas pujian-Nya, Maha Suci Allah, Yang Maha 
Agung: Aku mohon ampunan kepada Allah. (100 x) 


Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, 
dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Mu. 


Jangan lupa untuk melakukan sholat sunnah fajar karena 
sesungguhnya pahalanya sangat besar 


DOA SETELAH SHOLAT SUNNAH FAJAR 
(setelah Sholat Sunnah tetapi sebelum Igamah): 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ya Allah limpahkanlah 
sholawat dan salam atas junjungan kami, Muhammad dan atas 
segenap keluarga dan sahabatnya. 

Ya Allah. Aku memohon rahmat dari sisi-Mu, rahmat yang 
menjadikan hatiku mendapat petunjuk, dan menghimpun yang 
tercerai dariku, mengumpulkan yang terpecah, menjadikan 
aku beragama (ibadah) dengan baik, menjaga yang gaib dariku, 
mengangkat kesaksianku, menyucikan amalku, memutihkan 
wajahku, mengilhamiku dengan petunjuk serta melindungiku 
dari semua keburukan. 

Ya Allah. Aku memohon kepada-Mu keimanan yang tulus 
dan kekal yang memenuhi hatiku, keyakinan yang sungguh- 
sungguh hingga aku menyadari bahwa tiada musibah yang 
dapat menimpaku, kecuali yang telah Engkau tuliskan bagiku, 
serta (menjadikan) aku rela atas apa yang telah Engkau berikan 
kepadaku. 

Ya Allah. Aku memohon iman yang tulus dan keyakinan yang 
tidak menjadikan aku kafir setelah itu. Aku memohon rahmat, 
agar dengannya aku mencapai kemuliaan-Mu di dunia dan 
akhirat. 














2 , 
og & “ 


3 ang ab HS Ii ee JAYA 
BA G3 GA GP G ML UEA dl bri 
MEN NE ja BAE Hose S3 ANT 
ori d KR 3 yA 3325 3 
Ah Ip capai KB ab an A3 Sab ag GA 


£ 3-09 - 


EN PE Ona Ga SA P3 Ia SN 


- 
- F5 
0 
- 


Gk ea II SE 33 KAA Ia SE lahh 
Sm 53 
akan V3 GS KE FP Spa Ga Uas sn 
233 -aa) Ie 2 BAN AP AAN G3. 


Ko PIP aK, Ora JIE Ya » Silam 
X5 Ma JAE Okay BESI (SA Zi 
AN NP Hana AI) U3 ab ls SISA 
Ul as AG soal pen S3 sa Tr 2 
Mt Sa aa xh AN 23 2 ZA, ons! 2 Pe 











& 

P Allah. Aku memohon kepada-Mu kesabaran dalam 
ketentuan (Engkau), kemenangan ketika bertemu (dengan- 
Mu), kedudukan para syuhada, kehidupan orang-orang yang 
beruntung dan kemenangan atas musuh, serta pertemanan 
dengan para Nabi. 


Ya Allah. Aku menyerahkan kepada-Mu kebutuhanku, dan 
apabila pikiranku lemah, amalku kurang dan aku membutuhkan 
rahmat-Mu, makaakumohon kepada-Mu, wahai Yangmemutuskan 
segala perkara, wahai Penawar hati, sebagaimana Engkau alirkan 
diantara samudera, selamatkan aku dari azab yang pedih, ajakan 
yang terkutuk serta dari siksa kubur. 


Ya Allah. Meskipun pikiranku lemah, niatku belum sampai, 
namun keinginanku adalah agar mendapat kebaikan yang Engkau 
janjikan kepada hamba-Mu atau kebaikan yang Engkau berikan 
seseorang dari makhluk-Mu, maka aku menginginkan-Mu untuk 
mendapatkan itu, dan aku memohon agar mendapatkan hal 
tersebut, wahai Tuhan semesta alam 


Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat 
petunjuk dan memberi petunjuk dan bukannya orang yang sesat 
dan menyesatkan, yang memerangi musuh-musuh-Mu, dan yang 
damai dengan kekasih-kekasih-Mu, kami mencintai manusia 
dengan cinta-Mu, dan kami memusuhi mereka yang menentang- 
Mu dari makhluk-Mu dengan permusuhan-Mu. 

Ya Allah. Inilah permohonanku, dan kepada-Mu lah ijabah, 
dan inilah yang maksimal yang dapat aku lakukan, maka atas-Mu 
lah penyerahan diri, sesungguhnya kepada Allah-lah kembalinya 
segala sesuatu. Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan 
Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, Yang memiliki tali yang 
kokoh dan keputusan yang benar, aku memohon kepada-Mu 
keamanan pada hari yang dijanjikan, dan surga pada hari yang 
kekal, bersama orang-orang yang mendekatkan diri (kepada-Mu) 











7) 


SG cagag Ane Dl caggade DI Getgal caguadl SI 
SPA Da Tn jl ABS 3 Se aa GS 
AB FE yak an Ga AS 
al Ke) KEY 

AG INA 3 Sa ASI RAN 3 Dat 
dag 2 Y SA GAN Sa 

gan dn 353 aa Bp JAN 
303 B3 3 Dai ah Ibn LA a33 
Bi At Ba Kar Bb ab 
3S G3 Be 33 (AS Iya 3 GA UR Ia 
Gde B3 Ga 3 Ta 

AI Is 0 3 G3 ar Gp G3 Zi 
Bet ta : Kenny all Jep AB Gaga GE 


aa 


- 


Gde 














& 

Fan yang bersaksi yaitu mereka yang banyak melakukan ruku', 
sujud, dan yang memenuhi janji (kepada-Mu): Sesungguhnya 
Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pemurah, Dan sesungguhnya 
Engkau berbuat sekehendak-Mu, Maha Suci Engkau Yang 
mengenakan kemuliaan, dan berkata dengannya, Maha Suci Engkau 
yang menggunakan pakaian kemuliaan dan kedermawanan, Maha 
Suci Engkau yang tidak wajib menyucikan kecuali kepada-Nya, 
Maha Suci Engkau Yang memiliki anugerah dan nikmat, 


Maha Suci Allah Yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan, 
Maha Suci Allah Yang memiliki keagungan dan kedermawanan, 
Maha Suci Allah, Yang menghitung segala sesuatu dengan ilmu- 
Nya. 


Ya Allah. Jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya dalam lubukku, 
cahaya di pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya 
pada rambutku, cahaya pada kulitku, cahaya pada dagingku, 
cahaya dalam darahku, cahaya dalam tulangku, cahaya dalam 
sarafku, cahaya di depanku, cahaya dibelakangku, cahaya di sisi 
kananku, cahaya di sisi kiriku, cahaya di atasku dan cahaya di 
bawahku. 


Ya Allah. Tambahkanlah aku dengan cahaya, berilah aku 
cahaya, serta jadikanlah bagiku cahaya, dengan rahmat-Mu, 
sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad, keluarga 
serta para sahabatnya. 


Kemudian mengatakan: 

£& Wahai Yang Maha Hidup dan Yang senantiasa mengurus 
makhluk-Nya, tiada Tuhan selain Engkau. (40 x) 

£ Wahai Yang Maha Hidup dan Yang senantiasa mengurus 
makhluk-Nya, hidupkanlah hati kami agar ia menjadi hidup, 
dan perbaikilah amal-amal kami dalam urusan agama maupun 
dunia. (18x) 














HDMI KAI J3 SN 
ah JASA MAS) all NI JIN (USS) Al Jam 


s 
- 
o 


SESI STA) A1 daan 215 keras) Siah AN (UAS) 
2 AN 

9 # LI &a3 On 2 Ai (59 da ta 1 
35 3 Weh PLAY 3 2 us Haa pal “ Ou 
AS SG 2, ES al 

Ip KERALI gas Tp SRI UI NI 


AA ala SAN ga Ia es 
DES ya 355 A3 Ega 


(aan 


DENAAY aa EN 


- 


II IE 3 Saga A01 25 4538) KI SAI ss 


OT 


ag SA G3 mn dg si SAR Den Per NY 
O Oia M5 all OI GEA 2 


-. - 


2 on mita 





WAT OUT ATV) MBLAI 33 32 A 











& 
SEBELUM IOOMAT SHOLAT: 

» Maha Suci Allah (10 x) 
» Tiada Tuhan selain Allah (10 x) 

Segala puji bagi Allah (10 x) 

Allah Maha Besar (10 x) 

Aku memohon ampunan Allah (10 x) 

Membaca Ayat Kursi 


DZIKIR SETELAH SHOLAT 

Aku mohon ampun kepada Allah. (3 x) 

Wahai Allah. Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah 
kesejahteraan, dan kepada-Mu lah akan kembali kesejahteraan 
itu. Maka hidupkanlah kami, dan masukkan kami ke negeri-Mu 
(surga) yang sejahtera, Engkau Maha Memberi Keberkahan dan 
Engkau Maha Mulia, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan 
kemuliaan. 

Wahai Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi sesuatu 
yang Engkau beri, dan tak ada yang mampu memberi sesuatu 
yang Engkau cegah. Tidak ada yang dapat menolak apa yang telah 
Engkau tetapkan. Tidaklah ada manfaatnya orang yang memiliki 
kekayaan, karena dari-Mu lah kekayaan itu. 

Wahai Allah. Tolonglah aku agar mengingat-Mu, bersyukur 
kepada-Mu, dan sebaik-baik ibadah kepada-Mu. 

Tuhan kami, terimalah dari kami (permohonan kami), 
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, 
terimalah tobat kami sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat 
lagi Maha Penyayang. (3 x) 

Sholawat dan salam Allah tercurah atas junjungan kami 
Muhammad, dan keluarga serta para sahabatnya. Maha Suci 
Tuhanmu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang 
mereka sifatkan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, 
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam (Surah Al-Saffat 
(37), Ayat 180-182) 














Mana B3 Aa Gong ls Sar alan K3 
Org Sia 

BASIS Ya Getas BABA 7S Ya bu 
Paket 53 ya Ou yh Be y Saw 
PAGAR AA GA Da na SSL GA GL 
SE EN aa 35 Hera dilan GA da3 
AE Nag abh£ 33 cal 3 555 


SEP AD A1 lh sa JULAN ja dh 


» & rd Y3 


“0, LA GAS IN 
Pi z3 Nu & ara Y pai ai 


Y) SIS AA Aa cai IS 2 .. 
as OA 5 dug 


2 


Kay 


-. 


II Telan GE SN IS HAN AN la AA 
$ Ep Ea LA, SI AO 2555 
1 IE Tp AL Pan MAKS ANN ah ISS. “(Iis) 
333 stan S3 MAS SAE MAN LA K3 sebal! ball db 
AE Sa 


Maan) lan « 


- 


r— 


Pa i . 
r— 


- 
o 


tp 


N na 


db 











& pg 

Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, 
dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Nya.' 


Segala kemuliaan bagi Dia yang memuliakan diri-Nya dengan 
Keagungan-Nya, Kemuliaan bagi Dia yang berpakaian dengan 
Kebesaran-Nya: Kemuliaan kepada Yang menghijab (Diri-Nya) 
dalam cahaya: Kemuliaan bagi Dia Yang tunggal dalam Keesaan 
(Nya), Keagungan bagi Dia yang menundukkan hamba-Nya 
dengan kematian, Keagungan untuk-Nya Yang kekuasaannya 
tidak diketahui siapapun selain Dia: dan para pengikutnya tidak 
bisa (sepenuhnya) menggambarkan hakikat-Nya: Maha Suci 
Tuhanku Yang Maha Tinggi dari yang tinggi, Yang berkelanjutan 
memberi tanpa syarat: sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan 
seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis ayat- 
ayat-Nya. 


Aku berlindungkepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyeyang. 

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada 
Tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 163) 

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang 


1 Dan ditambahkan setelah Shalat Subuh dan Maghrib, sebelum merubah posisi 
duduknya: La ilaha illallahu wahdahu Ia sharika lahu, lahul mulku wa lahul 
hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa “ala kulli shay in gadir (10 x). Kemudian: Wa 
ilayhin nushur (Subuh/pagi hari), wa ilayhil masir (Maghrib/malam hari): wa Ia 














& 7) 
Pk ant Lag aa Ta, 


Kb YP 0 Weenga “4 esa all 3 jin 
Al y (Si AU (rr) ah en (al SL 


o3 


Met aa PA 


“— z 


Jaan SEA S1 aa 
KE Gaga Ip Ig Jo MN HA 55 Ae 
JAS Caga Jl 3 


0 0 


SI sep Gaun 35 


2 
Pari 
o 34 


Wa Ga 


Sl JS AAN ji DIAN ata 
3: 3 KO K3 Onglis 3 Genaah dl 8 Jana 
Ig ba oa ak ad jan Gn 


- 


Sta akn dad OEM TER, aa PA 





Good (0) RA aja | 
AN AN JB OA N Walah, 3 














ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi 
langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah (2), Ayat 
255) 


Maha Suci Engkau, wahai Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung. 

Maha Suci Allah. (33 x) 

Segala Puji bagi-Mu. (33x) 

Allah Maha Besar. (33x) 

Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu 
bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan, milik-Nya segala pujian. Dia 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


Kemudian mengangkat tangan dalam permohonan doa, dan 
berkata: 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah. 
Limpahkan sholawat dan salam bagi junjungan kami Muhammad 
dan keluarga junjungan kami Muhammad. 


Kemudian memohon untuk apa pun yang di inginkan dan 
dengan sesuatu yang Allah, Yang Maha Tinggi ridho: kemudian 
berdoa menggunakan doa Imam Al-Haddad, yaitu: 

Ya Allah. Singkirkan dari hatiku segala cinta pengagungan 
untuk dunia ini, dan segala kedudukan bagi makhluk yang akan 
menuntunku pada ketidaktaatan pada-Mu, dan semua yang akan 
mengalihkanku' dari menaati-Mu, atau dari yang akan datang di 
antara aku dan pengetahuan khusus-Mu, dan cinta tulus untuk 
Engkau. Dan semoga sholawat dan salam Allah atas junjungan 
kami Muhammad atas keluarganya dan sahabatnya, dan segala 
puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. 


1 Dan boleh dibaca ass karena orang Arab mengucapkan alas! 4 alas 











2 Tr Arus) SAM Ga 115 SA Lan HI SARA 
(53 na 


. 
- 


eni Pee AI lagi 


- 
- - 


sih ana dai tau 
es pama 23 AN 
(&33) AN Is ka 
(ah agan A3 2 
JA AA Ke ed Gal Ah NT VISI, 
p BAE 51 el PG mane Sia 


, 


MA PAN 13 
(5) JA aa pl P3 

AE ia AE JA al BI Sel USG 
oli 3 V7 apis Yg PE IR 


1 Lap BS JG SR SN Ga 
IT pa AB Cah SAI R33 pal! 3. JBS 
SaAN IE Ta @ Oon UE al 05 OI GEA 











& 

Pa. Aku memohon pengampunan dari Allah, Yang Maha Agung, 
yang tiada Tuhan selain-Nya: Dia Yang Maha Hidup, Yang 
terus menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku bertobat 
kepada-Nya. (3x) 

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha 

Esa: Dia tidak memiliki sekutu: Dia adalah Tuhan Yang Esa, dan 
Tuhan Yang Maha Menyaksikan, dan kepada-Nya kita tunduk 
sebagai Muslim. (4x) 


Tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah 
Utusan Allah: dengan setiap kedipan (dari mata) dan setiap 
nafas, seluas pengetahuan Allah. (4x) 


£ Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. (4 x): 


Tidak ada daya atau kekuatan, kecuali milik Allah, Yang Maha 
Tinggi, Yang Maha Agung: sejumlah ciptaan-Nya, keridhoan-Nya, 
seberat arsy-Nya, dan sejumlah tinta yang diperlukan untuk 
menulis Ayat-ayat-Nya. 


Setelah Fajar dan Maghrib, ditambahkan doa: 


& Ya Allah. Lindungi kami dari api neraka. (7 x): 

Dan tempatkanlah kami bersama dengan para pendahulu 
(saleh) di tempat tertinggi di Firdaus, selamanya, tanpa didahului 
siksa, hukuman, fitnah, atau perhitungan dengan rahmat-Mu, 
wahai Yang Maha Pengasih diantara para pengasih, lakukan hal 
yang sama untuk orang tua kami, keturunan kami, orang-orang 
yang kita kasihi, sampai hari kiamat. Dan semoga sholawat dan 
salam Allah atas junjungan kami Muhammad, keluarga serta para 
sahabatnya. 


Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan dari 
apa yang mereka katakan: Dan kesejahteraan dilimpahkan atas 
para Rasul: 














Se Fe 23 $ 3046 Snail 005 ab KA, 
SIS Sa BEE 53 dai Pj MAS 


#alumeti 213 aegare ya Sg 
SIA Kana3 iga TANI IS 


35 9.1 


AA lk Sei) 8 Gaal! Ola Ba ya Li Irta 
aula & 363 b IJ 33 Abal 5 Ia 5 


- 
5. OA £ 


ba 3 Civeng Or js Ke Ila, da as, 
Shake! USG 331553 #Gralal KA Gr daki 
ANN eh eos yana 

: S3 Ika PGA HS 

Sela di TAG Fe 
Ta Pa Aa SE sena HA ade Jd 
Yr 5 no dab Kan 5 MRI H3 


mn AI Bea 
DAA USG 3 dal SSS ya BS asu 


KASN PUN 3 Bala BIG DA GS 


ra 


- 35 
. 





ang 


MAF SL PV) Lali iam 











J3 
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam. (Surah Al- 
Saffat (37), Ayat 180-182) 

Untuk sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy- 
Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Nya. 


Diantara doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap habis 
sholat adalah Doa Al Muslimiin: 

Wahai Tuhan pengasuh alam semesta, wahai yang maha 
mulia dari semua yang paling mulia, Engkau ajak kami taat melalui 
panjatan doa teruntuk hamba-hambamu, sedangkan segala 
urusan benar-benar berada di tanganmu. Maka dari itu, kami 
mohon ketulusan dalam menjalani ini, melaksanakan permintaan 
ini, sekarang kami mengarah kepadamu dengan bekal doa yang 
biasa dipanjatkan oleh para Nabi, awliya dan para ahli ridhomu, 
baik penghuni bumi maupun langit, yaitu: selamatkanlah kami 
dan kaum muslimin, rahmatilah kami dan kaum muslimin, 
tolonglah semua saudara-saudara kami di seluruh penjuru bumi... 
singkaplah kesedihan mereka, tepislah segala petaka dari mereka, 
kumpulkan apayangterserak, rapatkan apa yang terkuak, perbaiki 
hubungan mereka, berilah taufik yang bermaksiat agar bertobat, 
terimalah tobat mereka yang benar-benar bertobat, ajari yang 
bodoh, beri manfaat kepada yang berilmu, sembuh kan yangsakit, 
sejahterakan yang terkena bala, tolaklah segala kesulitan dari 
mereka, rahmatilah mereka wahai pemilik rahmat, menangkanlah 
mereka duhai pemilik kemenangan, angkatlah mereka wahai yang 
berhak mengangkat, wujudkan (segala kebaikan) untuk mereka 
duhai yang maha derma, sayangilah mereka wahai yang maha 


penyayang. 


Ya Allah kami memohon pandangan dari pandangan 
pandangan-Mu Yang Agung pada saat ini yang akan menyeluruh 
kebaikannya di muka bumi dan umat Muhammad pada yang 
nampak dan yang tersembunyi 














2 5 an Ka G3 meal 6 


Jaa £ Ogatas Pb 3 Pera Be ae Am 


3 Bg 


HE Au KAS oa 
pa AAN 3 X3 In 
Tb S1 233 5, 253 | Late Saad 
Ka, Lai 

da Ya ISI Ia 


A 


bat ai Si, 
(BSE) Ab Gg 1 
(Ga to) Ails KUR) AM YA 


35 eh 


AI 3 IE AS K2 (BS) AN da JS 


0 Sela sah KA G LM YAN Fi 3. 
Inai Dp A3 KS YO ai 3 AO AG 
Le ana SA Gaal bro 0 HAL So Cah 
OLO SJLAN Yg Sa AA j3 JS 





TA dl Ar) as jam 
IV OUT) EL ia € 











& 

Paha dzat yang mengabulkan doa doa... wahai dzat yang 
mendengar suara suara... wahai dzat yang menyelesaikan hajat 
hajat... bukakanlah pintu tobat bagi kami dan bagi yang hadir 
dengan tobat yang sebenar benarnya... sucikanlah dengan tobat 
itu hati badan dan ruh kami..dan jadikanlah kami golongan 
orang orang yang mendengarkan ucapan dan sebaik baik 
yang mengikutinya dengan rahmatmu wahai dzat yang paling 
penyayang di antara penyayang 


Setelah Sholat Subuh (dan Ashar) ditambah doa: 

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah: Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah- 
lah hati menjadi tenteram. (Surah Al-Ra'd (13), Ayat 28) 


#& Ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia: Tidak ada Tuhan yang 
layak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul 
(utusan) Allah (3 x) 

Tidak ada Tuhan yang layak disembah, melainkan Allah (5 x): 
Allah (25 x): 

Tidak ada Tuhan yang layak disembah, melainkan Allah, dan 
Muhammad adalah Rasul Allah (3 x). 


Semoga sholawat dan salam Allah besertanya keluarganya. 


Kemudian ucapkan: 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

1 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, 

2 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 

3 Pemilik hari pembalasan. 

4 Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

5 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

6 Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula 
Jalan) mereka yang sesat. Amin (Surah Al-Fatihah (1), Ayat 1-7) 














al Ae 
LM BI AI 
Sad 0 dasi rb La 3 55 eta aoi) 
ONLINE 33 
SAK PA Oka ye Jl Oa Ipa Or 
“K0 Al dai osn Kadio 
CO HN PEN AYI rpue AI 
23 In SI oi SR Sg OA) #3 3 Aka, 
A3 F3 NG Ja kak 2 5 
Pk apes. an 5 : 


» 
Ti | 22 


Ang Y5 Kia ABE N Ye 2g 
YI ane aa Apa 
Ge OKAN 5 ANE 

PL PRA In eoeAl un 


jap 2 


- 





- o ST AO) Aina 3) 
MW oLidr) BA Tya £ 
reo Lidr) maa Y 








& 





2 DZIKIR SETELAH SHOLAT FAJAR: 





Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha 
Penyayang. 


Alif Lam Mim. 

Kitab (Al-Gur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk 
bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) Mereka yang beriman kepada 
yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman 
kepada (Al-9ur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan 
(kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka 
yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari 
Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 1-5) 

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada 
Tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 163) 

Ya Allah. Sesungguhnya aku memulai dengan |Ayat Kursi 
(yang akan diucapkan setelah ini) |, sebelum setiap napasku, setiap 
pandangan mata, setiap saat, setiap pikiran, setiap kedipan mata 
yang dilakukan makhluk di langit dan bumi, dan setiap hal dalam 
pengetahuan Engkau, sekarang atau masa lalu... aku letakkan 
semua itu di hadapan-Mu 

Allah. Tidak ada Tuhan, selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang 
terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa se 
izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa 
yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu 
apapun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Agung. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 255) 











DNA Jan sa 
2d 35 4333 B3 
asas tas au Ka 1G Lena 2 Ge 


Par 


daa Yi Lu Al il Z YG — AI 13 33 
Id ol CE, RA: Mugen Ls 


» 
F3 


aa al EMIS eni ala KA, 3 65 Kiai 
Eh ee Sah di Se UE H3 ai 


Ph 2 - 


OK Sna ea Bu aah 


» 


PP 
8g 


ss 
Ida 


Aek et na pa Tab 


(NG JA A3 At S3 Us KANG 


2.3 


25 HS Aan Tw: Zasng 4 A5 Ker 43 PUS 2 an 


KE Jet ij3 SIG AI 





KALA mb da) ida 
N dl dr) olyas Jl ijga € 











& 

PP y Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau 
kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang 
perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki 
dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang 
diturunkan kepadanya (Al-0ur'an) dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orangyang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya. (Dan mereka 
berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari Rasul- 
rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. 
Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) 
kembali.” Allah, tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) 
yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) 
yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, jangankan 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kamimelakukan kesalahan. 
Ya Tuhan kami, jangankan Engkau bebani kami dengan beban 
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangankan Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampuni kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, 
maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (Surah Al- 
Bagarah (2), Ayat 284-286) 

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan 
Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para 
Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 
demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 
disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah Ali- 
Imran (3), Ayat 18) 

Dan aku bersaksi tentang apa yang Allah berikan kesaksian, 
dan aku memanggil Allah sebagai saksi, dan aku mempercayakan 
(kesaksian ini) pada perlindungan-Nya, dan aku memohon Allah 
untuk melindunginya sampai Dia membawa aku bersama dengan 
kesaksian ini, menuju Dia 














3 
aka SAT Jap OLO Sl tuo Hal SP 
- 2m rona “Haa He GB ok 
Ssi GB aj abi ang HS ya dat 2S 
Mae Badayan! ba Or 


“0 Aa pb PUS yA 3353 Aa edi (33 


. 04 PA DP 


- 4 & 
« aja an Akon 33 Bal 3 
Par P 38 - -0 92 £.0 , 0-9 L3 oh TB 0 actor 


SE Ap aki KA WAE WA SI AU ja A3 


IS 3 P3 FA Ga WE 33 NE abi 
Bayan Go 
LM JAN Al ia 
Na nila Aoa 
(abs 35) OKOR ng Ae 





MW ldr) olyas Jaja 
CI-V Ob TP) las lia € 
V4 OUT AT) PE agan 











& 

PP comngguhnya agama (yang di ridhoi) di sisi Allah hanyalah 
Islam (mutlak dan total tunduk pada kehendak-Nya): (Surah Ali- 
Imran (3), Ayat 19) 

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan 
Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan 
siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dariyang mati, 
dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri 
rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas). (Surah 
Ali-Imran (3), Ayat 26-27) 

Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang di dunia 
dan akhirat, Allah memberikan keduanya untuk siapa yang Dia 
inginkan dan Dia mencegah dari siapa Dia inginkan, Ya Allah. 
Berikan rahmat untuk kami, rahmat yang mencukupi kami dari 
semua selain Engkau. 

Ya Allah. Bebaskan kami dari hutang dan selamatkan kami 
dari kemiskinan, mati kan kami dalam ketaatan kepada Engkau 
dan berjuang di jalan-Mu 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 

2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 

4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (11x) 

(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 











LN JP pa A 


PA Ao OA Ogan ip 
Spam TE 3 Oa 3 cb SA ya 


z 


3». 


X0 gagap 


ON AN Ia) 
sal HArO FM O laa 2 ah KAN 
Lia bgl Cal O detil as YO 
Yg MIE nk pe UAS CAN Sa all bo 0 
V0 La 





V0 TN) GIA 33 
HL OLI LN) WE ima 
IV OLI) El aan Y 














& 
Pangan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh (fajar): 
Dari kejahatan makhluk-Nya: 
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul (talinya): 
Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” 
(Surah Al-Falag (113), Ayat 1-5) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia: 

2 Raja (atau Penguasa) manusia: 

3 Sembahan manusia: 

4 Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi: 

5 Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia: 

6 Dari (golongan) jin dan manusia.” 

(Surah Al-Nas (114), Ayat 1-6) 


Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

1 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, 

2 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 

3 Pemilik hari pembalasan. 

4 Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

5 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

6 (Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan 
(pula jalan) mereka yang sesat. 

(Surah Al-Fatihah (1), Ayat 1-7) 














Ser AS AN ah, 
SEN YA AN 
AG 315 G Geo 258 6 Bot CaE U 2 
ta HAN j3 Gea Gu Gagak 
9 lp 3 baya Ea Gas Jaa3 Y KS 
Minut 
rb Ss GAN Op GS Lal AI 
Gal SN J5 4) ir 8 Dont 1g 
Bai su ama JS PS G3 jai 
IS SA aan JS Gin ih IS gi 
Ia OS jani m3 Ea 
AS SEE Gi Ka da bagai 
| Hani 
Ha Ela BE yaa SE an SA AN 
ab SEN yi Una, Suat ya ga a 
KS, PA aan sa On ga HN 


0... 


INA SIS ETS Bngdh AI BA bill di 











& 
- 2 SAYYIDINA AL-SYEIKH ABU BAKAR BIN SALIM: 


Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, 
Yang Maha Penyayang 

Ya Allah. Wahai Yang Maha Besar kekuasaan-Nya, wahai 
Yang kebajikan-Nya tidak berawal, wahai Yang karunia nikmat- 
Nya tiada putus, wahai Yang kedermawanan-Nya melimpah ruah, 
wahai Yang amat luas pemberian-Nya, wahai Yang kelembutan- 
Nya tersembunyi, wahai Yang indah ciptaan-Nya, wahai Yang 
penyantunan-Nya tak tergesa-gesa, limpahkan sholawat (rahmat- 
Mu) kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarganya, 
dan salam serta ridhoilah segenap sahabat beliau. 

Ya Allah. Puja dan puji bagi-Mu sebagai syukur dan atas 
karunia-Mu yang amat baik. Engkau adalah Tuhan kami yang 
sebenar-benarnya dan kami adalah hamba-hamba-Mu sebagai 
budak, dan Engkau senantiasa berhak atas hal itu. Wahai Yang 
mempermudah setiap kesukaran, wahai penghibur setiap orang 
yang patah hati, wahai sahabat setiap orang yang sendirian, 
wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang fakir. Wahai 
Yang menguatkan setiap hamba yang lemah, wahai Yang memberi 
keamanan kepada mereka yang lemah: Mudahkanlah kami 
(mengatasi) yang sukar karena memudahkan kesukaran bagi-Mu 
adalah mudah. 

Ya Allah. Tuhan yang tidak membutuhkan penjelasan dan 
tafsir, kebutuhan kami kepada-Mu amat banyak dan Engkau 
Mengetahuinya dan Maha Mengetahui Rahasia. 

Ya Allah. Aku sungguh takut kepada-Mu, takut kepada orang 
yang benar-benar takut kepada-Mu dan pula kepada orang yang 
sama sekali tidak takut kepada-Mu. 

Ya Allah. Demi kebenaran hamba-Mu yang benar-benar takut 
kepada-Mu, selamatkanlah kami dari orang yang sama sekali 
tidak takut kepada-Mu. 

Ya Allah. Demi kedudukan junjungan kami Muhammad, 
jagalah kami dengan pandangan-Mu yang tak kenal tidur, dan 
peliharalah (asuhlah) kami dengan pemeliharaan-Mu yang tak 
dapat dijangkau (oleh apapun): Dengan kekuasaan-Mu atas diri 
kami, kasihanilah kami hingga kami tidak binasa, 











2 

an GA gown Ne ah A5 NP Pa 
AS SAS Kaya JP AMI Ao dojlang C53 Sh 
0. no 0 Aa ali tas sada AN ne en Gea 0 -. 
BRIS SIS Ep LI AN Kap eng Manu0g 
MIL Ska BAE A33 ehi SP) 
z3 Pp. oa ? 2 Bum, oy “#5 Pn Aa NN Ta 

kun era 3 1S 3 pil 3 336) Wis BI 


5 or IS RB sip 3 5 dng 
ALA Kis WAS Knp S5 Fidah op liis 
IBAN SI HA G3 Ki ali 33 Ulah 
boh DG K3 Caga JA Ie 3 Op 


cak 


SE 0 Iis Wal an sea 
JS 515 OK ala 5 Ih @ dal 


- 


ASUS SI) AAS A59 dal (SP 











- 
an 


WAT cT TV) SL 33 








& 

Pan Engkaulah sandaran dan harapan kami. Sholawat dan salam 
atas junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabat. Dan 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sejumlah ciptaan-Mu, 
seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk 
menulis ayat-ayat-Mu. 


Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon tambahan 
(keyakinan) dalam beragama, dan keberkahan dalam umur, 
dan kesehatan pada jasad, dan keluasan pada rezeki, dan tobat 
sebelum kematian, dan syahadat (kesaksian) di saat kematian, 
dan ampunan setelah kematian, dan kemaafan ketika hisab 
(perhitungan), dan rasa aman dari siksa, dan keberuntungan 
masuk surga, serta anugerahilah kami memandang wajah-Mu 
Yang Maha Mulia, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan 
sholawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad saw, 
keluarga dan para sahabat beliau, 


Maha Suci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari 
apa yang mereka sifatkan (kesyirikan/penyekutuan mereka) dan 


kesejahteraan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seru sekalian alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 


Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 














z 


Op bad atas 
(535) “kori PENARI: 


sai GEN bi 
Ae on O SE AA MO Lp 3,p 3 
Ban 13 or OI LA AA Ob 


8 -- 


X0 8 yagaip Sal 0 ai 
(638) 0LO sa Aa 





Wb AN) EA 


V0 wr) GIA 3332 € 
HT OLI) WE ian Y 











& 
Pitu LATIF DARI IMAM AL-HADDAD: 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 

2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 

4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (3x) 

(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh (fajar): 

2 Dari kejahatan makhluk-Nyaj 

3 Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita: 

4 Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meng- 
hembus pada buhul-buhul (talinya): 

5 Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” (3x) 

(Surah Al-Falag (113), Ayat 1-5) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia: 

2 Raja (atau Penguasa) manusia: 

3 Sembahan manusia: 

4 Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi: 

5 Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia: 

6 Dari (golongan) jin dan manusia.” (3x) 

(Surah Al-Nas (114), Ayat 1-6) 














AR ag 
95, Pipa ABI, 
OM Ina Pan 
0 Sa Snap SA 
Sa 9 Oops C3 5 En —— 8 - 


HN OA Al 
and 
(S6) SA SWA ja slall Ka AL Kerad 
KN AW PA us jasa 
KOS sei Petra Gada 2133 
OLI PSI Pa AA Ie AN Kn 


» 





AYAM cl (er) giaa 53 
MO Ob AE) Oa Bana € 
WA OTT) Aliya Y 











"3 

Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan- 
bisikan setan, dan aku berlindung (pula) kepada Engkau dari 
kehadirannya. (3 x) (Surah Al-Mu'minun (23), Ayat 97-98) 


“Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakanmu secara 
main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” 
Sungguh Maha Tinggi Allah, Penguasa yang hakiki. Tidak ada 
Tuhan selain Dia, Tuhan Arsy Yang Mulia. 

Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, 
padahal tak ada suatu dalil (bukti) pun baginya tentang itu, maka 
sesungguhnya perhitungannya di tangan Tuhannya. Sesungguhnya 
orang-orang yang kafir itu tak akan beruntung. Dan katakanlah, 
“Tuhan, ampuni dan sayangilah (kami), karena sesungguhnya 
Engkau adalah yang paling penyayang”. (Surah Al-Mw minun 
(23), Ayat 115-118) 


Maka bertasbihlah kamu kepada Allah di sore dan pagi 
hari. Bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, di waktu petang 
maupun tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati 


dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan 
bumi setelah mati. Dan demikianlah kamu kelak akan dikeluarkan 
(dari kubur). (Surah Al-Rum (30), Ayat 17-19J| 


Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan 
Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk. (3 x) 


Sekiranya Kami turunkan Al-9ur'an ini ke atas sebuah gunung, 
niscaya kamu akan melihatnya tertunduk dan terpecah belah 
karena takut kepada Allah. Itulah perumpamaan-perumpamaan 
yang Kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Dia-lah 
Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata. Dia Maha Pemurah dan Maha Penyayang. 











(GG) HE Laga Opa SE Al Ol : 


z 


Sad da | ig 


Pata 24 


8 V3 AN yA na Ha 


(GG) al Sad 3 a33 Mona 

236 aja A36 Ka 3 Ula 2 ul A 
(Bh BAN 32 Iii BESI Il Aza 
Sia IK Lg Digi esai 3 2 
SI Ia Tan si afi ada F5 AU 
Wp BAE NAS Gan Ia Opi Da5 


- 


- 


#9 


(653) 











Mt oLT OA) kala 
VA OUT ATV) OLA 1332 € 








& 

Pt Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maharaja, Yang Maha 
Suci, Pemberi keselamatan dan keamanan, Maha Memelihara, 
Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Memiliki segala keagungan. 
Maha Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Dia-lah 
Allah Yang Menciptakan, Mengadakan dan Membentuk. Bagi-Nya 
Asmaul Husna (nama-nama yang paling indah). Bertasbih kepada- 
Nya segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan Dia Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah Al-Hashr (59), Ayat 21-24) 

“Keselamatan (Kami limpahkan) bagi Nuh di seluruh alam.” 
Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang 
berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba 
Kami yang beriman. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 79-81) 


Sg Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
dari kejahatan yang telah Allah ciptakan. (3 x) 


& Dengan nama Allah yang dengan nama itu tak akan ada segala 
sesuatu yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit, 
dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 x) 


Ya Allah. Sesungguhnya kulewatkan pagi hari ini dalam 
kenikmatan, kesehatan, dan tirai perlindungan-Mu, maka 
sempurnakanlah kenikmatan, kesehatan, dan tirai per- 
lindungan yang telah Engkau berikan kepadaku ini, di dunia 
maupun di akhirat. (3x) 


Ya Allah. Kulewatkan pagi ini dengan menjadikan-Mu sebagai 
saksi, pemikul arsy-Mu, para Malaikat-Mu dan seluruh 
makhluk-Mu sebagai saksi bahwasanya Engkau adalah Allah, 
tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Mu. Dan sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Mu. (4x) 











& Y) 


2 


—. 
spg Tap SG « all AL Et 
ama DN AP PAI II Ia ESA, 

(636) cas 
SA Jp aa Ai NYA A83 Ha ba P3 
(S9 353 Ma ear 
aral On aa CE lah Ya AI Gea 
(4) midi 
(Wb) laga bang dip 3 Ca Ja AI 3 
FA Ip Weh alas Aca SI AI t 
2 asi 


jas Ssi (Snail Va Buk Hae 


an 


s9! 


0 - o- 35 Pa & - 
PI KR Upi Na 20 ri ag 2 
(ea 
Sarada caban 2013 AS Dinas WI 
"z — - 


£ 
ox. . 


£ 0 
- 
oa 











WA TA) BB ajaaa 








R 


R 


R 





Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang 
menyamai nikmat-nikmat-Nya dan yang mencukupi tambahan- 
Nya. (3x) 


Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung, kufur kepada 
berhala-berhala dan thaghut (setan), dan berpegang teguh 
pada tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3x) 


Aku ridho (rela) bahwa Allah adalah Tuhan-ku, Islam adalah 
agamaku, dan Muhammad saw adalah Nabi yang diutus 
kepadaku. (3 x) 


Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Tiada Tuhan selain Dia. 
Kepada-Nya lah aku bertawakal (berserah diri). Dan Dia-lah Tuhan 
pemilik asry yang agung. (7 x) (Surah Al-Tawbah (9), Ayat 129| 


R 


# 


Ya Allah. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan 
kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. (10x) 


Ya Allah. Aku mohon kepada-Mu kebaikan tak terduga dan atau 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang datang dengan 
tiba-tiba. 


Ya Allah. Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. 
Telah Kau ciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu dan aku terikat 
dalam perjanjian dengan-Mu yang akan kupenuhi dengan 
segenap kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan yang telah kulakukan. Aku mengakui kenikmatan 
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kuakui pula dosaku, 
maka ampunilah aku, karena tak ada yang bisa mengampuni 
dosa, kecuali Engkau. 











- 
bg 


og 1 “8 IL eh 5 
02 ah 
3 sa SG 
o 


o - 03 


peer aka oi 


. 
3 


ul Ois “03 ega - SF, 2 ka 


Aa sea ab au aa 
Bah pa ga beb 
JI 3 4 ya ae 
SANG GAN 3 Kawi c au 
sp da maudih Katdh jidat 3 
agan 
33 Sel Ih 














Ya Allah. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. 
Kepada-Mu aku bertawakal. Dan Engkau adalah Tuhan pemilik 
arsy yang agung. 


Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia 
kehendaki niscaya tak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan 
melainkan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 


Aku menyadari bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu dan segala sesuatu terliput dalam pengetahuan 
Allah. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan diriku dan dari kejahatan segala sesuatu yang melata 
di bumi yang ada dalam kekuasaan-Mu. Sungguh Tuhanku 
berada di jalan yang lurus (dalam hal kebenaran dan keadilan) 


Wahai Yang Maha Hidup, wahai yang terus menerus mengurus 
makhluk-Nya. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, 


dan dari siksa-Mu aku berlindung. Bereskanlah segala 
urusanku, dan jangan Engkau pasrahkan aku kepada diriku 
sendiri walau sekejap mata. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kegundahan dan kesedihan dan aku berlindung kepada-Mu 
dari ketidakberdayaan dan kemalasan, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir (bakhil), dan dari 
lilitan hutang dan penindasan seseorang. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
keselamatan di dunia dan akhirat. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
pengampunan dan perlindungan serta penjagaan yang abadi 


dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. 


Ya Allah. Tutuplah aib-aibku dan hilangkanlah rasa takutku. 





24 125 15 





SE (si GP dis ah GA oi Ia RA Jis HN 
Bp TEA Oa seh Ip Ia Ja 


1 
“ 


SIG Keran Sh aa Sh GLS SI 
Pai FEE gi 3 aa 
S3 ye EYI zS 33 es Kas 
El ka IE : Ig dllp AE A1 Ga JAE Ui yaa 

AS pall Iya 25 Up LIA Uis3 Gaal 


OS Ong CB Ilah ALAN Sl, aebA 
JAN Ai 33 Ha Ora 


AAA Ya 2 Ag MI 5 bucat 
aan Ka Ka pe aa ui 2 
alang 


Le pet cd Ca 2 aya Sa 5 53 au Sl 2 


es - 37 og 


R3 


Bi adah BN anu A3 

BA La yh dl La jang ag 
Bb BA as Ka dag AU 2 
OEM Je SAN Ily LAN IG ab ah, 355 











Leah BAG JI Ae ce Lau FLA JA Eling 








& 

Po. Ya Allah. Jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari 
kiri, dari atas dan lindungilah aku dengan keagungan-Mu dari 
muslihat yang hendak membinasakanku dari bawah. 


Ya Allah. Engkau telah menciptakan aku, Engkau memberi 
petunjuk kepadaku, Engkau memberi makan dan minum 
kepadaku, Engkau mematikan dan menghidupkan aku 
(kembali), dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Kami, pagi ini, berada dalam fitrah (kemurnian) Islam, dalam 
kalimat ikhlas, dan dalam agama Nabi kami Muhammad saw, 
juga dalam agama leluhur kami Ibrahim yang lurus dan penuh 
penyerahan diri. Dan bukanlah beliau dari golongan orang- 
orang yang musyrik (mempersekutukan Allah). 


Ya Allah. Dengan-Mu kulewatkan waktu pagi dan soreku. 
Karena-Mu kami hidup dan mati. Kepada-Mu kami bertawakal, 
dan kepada-Mu kami akan dikembalikan. 


Pagi ini kami dan seluruh kerajaan adalah milik Allah. Segala 
puji bagi Allah Tuhan alam semesta. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
yang terkandung dalam hari ini, berikut kejayaan, pertolongan, 
cahaya petunjuk, keberkahan maupun hidayahnya 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
hari ini, dan kebaikan yang terdapat di dalamnya, dan kebaikan 
yang terdapat pada sebelum dan sesudah hari ini. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukan hari ini, dan keburukan 
yang ada di dalamnya, serta keburukan yang terdapat pada 
sebelum dan sesudah hari ini. 


Ya Allah. Anugerah apa pun yang aku nikmati pagi ini atau yang 
dinikmati siapa pun dari hamba-Mu, semua itu berasal dari-Mu 
yang Esa yang tak memiliki sekutu. Maka bagi-Mu segala puji 
dan bagi-Mu segala syukur atas semua itu.! 





1 Dan pada sore hari diganti gl! dangan sLud! dan ps! dengan Jl dan , siadl 
dengan wal! 











53 (dal S3 Pune SAS 23 Pu Obesua at 
(BN) ALE 31523 AAS 


- AOA 


(hr CIK, Pa SAS 23 sal Pn Ob & 
(66) . “aa 553 


Ae OA 


Men Ih 3 GS km sket 
HERU La 315 Al 
snare matang Gang dai P3 


— 


| 
| 


3 


Haa mad ga 2 
an sal dal bb Y) F3 Ja 











& NG 

sg Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak jumlah 
makhluk-Nya, keridhoan-Nya, timbangan arsy-Nya dan 
sebanyak tinta untuk menulis ayat-ayat-Nya. (3 x) 


Maha Suci Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, Maha 
Suci Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, Maha Suci 
Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya diantara keduanya, Maha 
Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. (3 x). 


Maha Suci Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, Maha 
Suci Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, Maha Suci 
Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara keduanya, Maha 
Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. 


Segala puji bagi Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, 
segala puji bagi Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, 
segala puji bagi Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara 
keduanya, segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia 
ciptakan. 


Tidak ada Tuhan selain Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di 
langit, tidak ada Tuhan selain Allah sebanyak jumlah ciptaan- 
Nya di bumi, tidak ada Tuhan selain Allah sebanyak jumlah 
ciptaan-Nya di antara keduanya, tidak ada Tuhan selain Allah 
sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. 


Allah Maha Besar, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, 
Allah Maha Besar sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, Allah 
Maha Besar sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara keduanya, 
Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. 


Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha 











& 
sg 


sad ad ag 


SA UNA dah, EN 233 


es AA WA 


ia Ii F1 ad en 


AI TAG SE Ciika HE bagi IE Ita Ja TN 
AI SA pl ASI wg PLS db oa da SAE 
Sa Aya A33 Has da2P al J3 

















Tinggi dan Maha Agung sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara 
keduanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah 
yang Maha Tinggi dan Maha Agung sebanyak makhluk yang 
Dia ciptakan. 


Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala puji dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak setiap zarrah seribu 
kali. (3x) 


Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad pembuka pintu rahmat Allah, sebanyak yang 
terdapat dalam ilmu Allah. Sholawat dan salam yang terus 
menerus bersama dengan keabadian kerajaan Allah. Juga 
kepada keluarga dan sahabatnya sebanyak setiap zarrah seribu 
kali. (3x) 

















d SEN sala ml yaO 
Oa BAN IN Odia bio 

AIO Ola Aya 

ha ea "peradangan 
Nat anta Aren $ Ia sat 
- ANA pd 10 sa Il da3 
3g 32 UI Im Ab akn PA OA 
AN ena ss 3 rt ati C2 iri 
Sole luae sja AN sana 25 HA Doh Oya 


kader 39 


EL JUS aj Haa un ag Lapan |siba sapa 


EM EN Ia 





2 


SEN aa SIN Sana MN San Ia NON San Ian NA 


“er Ka 


TE 


TA AA 


- 


dan Hala 5 03 sis 
sei pekat » 3 BERI las Sud ia 


Kera ria 12 Kan YON Gan 











Td 


EN at rG NG 

















Jam 2 ae (3 KAN (3 








2 
Ya 
5 
& 
El. 
& 
1S 
£ 
& 
Fi 





syaa 


Oo aa bet Lae PA 
MANAH JB 3 Ja5 Ka HA Pra 
Yo 9 Hata A dn sal enda Vyas 
Ol ate ad EK @ opa as Ip dst 2 
oa Ie jaan ya 8 Da 2 Oa 
OA 2 bear HO ma gle IIS 
Id BE KOs mpg Par 
ata Poo — 
& Ino YES Oo) bali B Uap AN oa ad XS ya 
Sea Fiat 20 Ok AD Fl 
HA KN he dosa AN 
tapa AS LO, Hen 
wa: Ke Gi ad te @ Oa2 
, LE JS ya aU da @ oles 
3 3 an ya IU O or Ga LAI 
Ka GS GNI IE call yaa @ OK II Hepi 
JGA Tgl JA 








$ 
» 
. 
NI Cai 
Sana 
'. 








PENA JAN O SLAJEA oh UP Si 





e 

) 
2 Pang 
Par 
HERE 


San Pan 


Naa ata Sean Jaa 


PA Te 


£ 
Haw 
(MA 


SA 














tg 
IST ai Ola sea mad WS 


5x 2: 20, 


5 35 Saka dang Opal Se 
UI It Oops ma S5 3 IE Ia 3 





03 SO gAt lia H3 tika 
So ih V5 Aja MAA Sop OLS 

ik Padanya par 
2 twunaai FI Kana 
alat Ita Gas 115 Gali JG aan 





Ih Oa JS BIS SI Ol sAas OT 3 ya 


S5 Pa Kontak aa 


Sa Te Opi above patah 


old 


| Ie start 5133 (ea) 
as ES HIS 0 sae Brapa 6 
ae ANA 


FT A— 5 es meta Sa 











Td 


BERES NGN LASNEK LTE NK EL TELNN La LAMA Sana MN San daa NON anda NO 

















da NN SN 








2 
Ya 
5 
& 
& 
& 
5 
£ 
& 
Fi 








KA PUN LET A5 Sa NOC 
ata Petaka Maba 
ye LI GA Iisa Y ol Ae aa 
Ja 5 0 ti Era Ia Bkloh tol 

Ap ab @ Oa 1,253 Isl oa Ia 

Oni pa AW Sate et di 
Ka das Keit3 Tai lai, seakan 
Pasang: Ll BE na AS Ha Su ak 
Le Hn aja Sa Jb ga 
D Sykm V9 Cai Idea 03 
23 n 1 AN Ugal ly 
ay LEE yaa 0 IA 33 S3 NI 
bal Ela Cia JO 
sek aa Dona tita 
se IEG Oo SI La SN 0 
2 papar pa pas BS Ai 933 
SUSU IA 0 oa IR 
Hop ya daa Y SIN O LA 3 














4 
) 
3 &, A 
2, 
HERE 


aa ata Sean Jaa 


| 
Haw 
Gia 














bal al UJI Ot La 

, ana 2 ga NO Lage Pn 
ep Sl ai doa SIB NU 
AA ST 3 Hi SEO Ppt 2G 
OSK 5 AI ON 3 SEN BI sal riko 
Igap setu Spasi FOR na si yaa 





Rn Aa GG 





& 





AG 


TE 


SA SA 





YAT el ATT) ira 




















KEREN SANKEN La PENA EN ASASI 


.. 




















KA sh Sule De ypas 9 Uban UI kal 
KEKE 2 K3 Oa CN sh 

Hp Iisa Suu SS 3 MEI Ulas #0 
(hu (533 E: 33 ps (533 AN 13 aya oL 
TA aan a 

SpBN Wi JG Ba, Us 


SEA aa BE KAN okay Sa Cici NG 
WI ag Esai Ba B as 2 


KN GAM GA OS EA SA Waah yi 3 

MAAN B3 WLAN Sirebudanlig cola MG Gate SANG 

Sp AB Ega ba WA Bagg IE AAN J5 

3 LG ME an bee ae A2un3 Al 
AN SG aan 














DOA SETELAH MEMBACA SURAT YASIN 


Ya Allah. Kami memohon perlindungan-Mu dan menitipkan 
kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak 
kami, harta kami dan segala sesuatu yang telah Engkau berikan 
kepada kami. 


Ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka itu dalam pemeliharaan, 
keamanan, dan perlindungan-Mu, dari segala setan yang durhaka 
dan penguasa yang lalim, dari para pembangkang, dan dari orang- 
orang yang dengki serta dari kejahatan orang-orang yang berbuat 
jahat, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Ya Allah. Indahkan kami dengan kesehatan dan keselamatan, 
dan kokohkan kami dalam ketakwaan dan istigomah, dan lindungi 
kami dari hal-hal yang mengakibatkan penyesalan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Mendengar doa. 


Ya Allah. Ampunilah kami, orang tua kami, anak-anak kami, 
guru-guru kami, saudara-saudara kami dalam seagama, teman- 
teman kami dan siapa pun yang mencintai kami demi Engkau, dan 
siapa pun yang telah berbuat baik untuk kami, (dan maafkanlah) 
kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat, wahai 
Tuhan semesta alam 

Ya Allah. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan 
kepada hamba-Mu, Rasul-Mu, junjungan dan tuan kami 
Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan 
karunialah kami kemampuan untuk meneladani beliau secara 
sempurna, lahir maupun batin, dalam keadaan sehat dan selamat 
dengan rahmat-Mu, wahai Yang Maha Penyayang di antara para 


penyayang. 











- 


DA Ig LEE HJ LAN tee YAN AU ea 
GK Jaa 2 gn Ya YA it 
ab aa an IP 3 Ipa Tki an dp ala 
25 KIT 0 el AI AT sd jp SE 
135 3 O ya 3 AO ce FAO sala 
Sail Irao 0 Kata Serai Cal O Isa Inti DG 


OGO SAN Yg pete mba j2 pete ci 


(d 
klian 


& 2.0 
er - 


Hatta Lara GL 
SA MO B., PI Is AE 2 4 Ka 


2333 Y5 “5 Sa Ti 


& 


ca 





(Ado AN) BLS Sy lap Ia amal Ya) Hn en ) 


(sar Ne Pa oo A5 Aa Me Ke 
- VOL) AW Ly 











& 
Airin IMAM ABU BAKAR BIN ABDURRAHMAN 
ASSEGAF (WIRID SAKRAN):1 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

Ya Allah. Aku telah berlindung dengan benteng Allah: yang 

panjangnya adalah Masya Allah (kehendak Allah): kuncinya adalah 

la ilaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah): pintunya adalah 

Muhammadur Rasulullah saw (Muhammad adalah Utusan Allah): 

atapnya adalah, Ia hawla wa la guwata illa billahil 'aliyyil' azhim 

(tidak ada daya dan kekuaatan melainkan dengan Allah Yang 

Maha Tinggi dan Maha Agung): Liputi (rangkul) kami dengan, 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

1 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam: 

2 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

3 Pemilik hari pembalasan. 

4 Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

5 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

6 (Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan 
(pula jalan) merekayang sesat.|Surah Al-Fatihah (1), Ayat 1-7) 


Dindingi dengan Tembok-Nya (Perlindungan), 
Dindingi dengan Tembok-Nya (Perlindungan), 
Dindingi dengan Tembok-Nya (Perlindungan). 


Dan Ayat Al-Our'an: 

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 





1 Ini dikaitkan dengan putranya Ali bin Abi Bakar Al-Sakran (818-895 H) Dan 
ini dikaitkan dengan cucu Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar (850-923 H). 








Ni 
Can AE GS Cg Kal La 2 Anal akal A5 Wadiklon 2? 


B3 pun, SAE Ih Jang Ina 153 KI 
Gara adi 33 38 33 Ujaaa 
(SG) Anh US 


SN Is 
Per Pir Eu Cr an, BSI AS ol 2251 
JA BI OA 3 P3 ja ERA AL ba ah 


“os s 233 ABI 3 AE 33 sala 3 


d3 Te J! Nik Ia R39 se 5 Hn 


z 


V5 IE Taat ata Bo Ab YA 33 ah 
sebal ad Ah Y) F3 











Koo mbl da) dhan 








Ma ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 

Ayat ini akan melindungi kita sebagaimana para Malaikat 
telah melindungi kota Madinah Rasul - tanpa parit atau pagar - 
dari segala ketentuan yang ditentukan, dan bahaya ancaman yang 
diwaspadai dan dari segala kejahatan. 

Allah adalah perisai kami. (3 x) 


(Melawan) musuh kami dan musuh Allah, dari pilar arsy Allah 
sampai ke dasar bumi Allah: dengan ratusan ribu ribu ribu dari: 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung. 


Yang gabungannya tidak akan pernah putus dengan ratusan 
ribu ribu ribu: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 

Yang bentengnya tidak akan pernah hancur dengan ratusan 
ribu ribu ribu: 

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung. 


Ya Allah. Jika sekiranya ada seseorang yang berkehendak 
berbuat keburukan terhadapku, baik dari golongan jin, manusia, 
binatang buas atau apa pun dari sisa ciptaan, dari kalangan umat 
manusia, iblis, penguasa atau pembisik jahat maka tolaklah 
pandangan mereka hingga terbalik, hati mereka menjadi ragu, dan 
jadikanlah usaha-usaha mereka sia-sia, binasakanlah mereka dari 
ujung kepala hingga ujung kaki, hingga tidak ada dataran yang dapat 
mereka tempuh dan tidak ada gunung yang dapat didaki dengan 
ratusan ribu ribu ribu dari: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 














sa Ea Ooyhat te TA H3 j3 pen 
Ve Irakadi 55 ah nan D 

s3 Dp si sn is sea ad Kg 
HS Sun 23 


g Opa AAN 35 
Ie dasi sai An an aa yA Sa 
N ba $$ SI 1 3 $$ “132 3 23 : 

na Ap caadlpal Ng Pee & us 


baal aa an MS , IST eat 363 





MAT ST PV) SELAI 333 A 
98 Sang ria BA Sr 3 LS pl coral IL pu € 
La ant Ab AWT ita Kan ya Ed 














Dan semoga sholawat dan salam Allah atas junjungan kami, 
Muhammad, dan atas keluarganya. 


Maha Suci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari 
apa yang mereka sifatkan (kesyirikan/penyekutuan mereka) dan 
kesejahteraan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seru sekalian alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 


Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 


WIRID IMAM AL- NAWAWI: 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

Dengan nama Allah, Allah Yang Maha Besar, aku mengucapkan 
(memohon perlindungan) atas diriku, atas agamaku, atas 
keluargaku, atas anak-anakku, atas hartaku, atas sahabat- 
sahabatku, atas agama mereka, dan atas harta mereka dengan 
seribu kali: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dengan nama Allah, Allah Yang Maha Besar, aku mengucapkan 
(memohon perlindungan) atas diriku, atas agamaku, atas 
keluargaku, atas anak-anakku, atas hartaku, atas sahabat- 
sahabatku, atas agama mereka, dan atas harta mereka dengan 
seribu ribu kali: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


1 Beliau adalah Imam Muhyidin Abu Zakariya Yahya bin Syarof dilahirkan pada 
pertengahan kedua bulan Muharom tahun 631 H di desa Nawa (sebuah desa di 
provinsi Dar'an sebelah Suriah Hauron jaraknya dengan kota Damaskus sekitar 
83 km dan beliau meninggal di desa Nawa pada malam rabu 24 Rojab tahun 676 
dan dikubur di desa tsb dan magomnya sudah diketahui bersama dan diziarahi. 











md Tp db 

Gea 33 ab IE call 3 dl yag sb “a33 
Pas -ra aa: HVS, JI 

Sian Eat omi Kis gia Ha 
An Uscl H3 $ & Pn “ Ba 363 Sala 363 
cam! HE S9 SI old! S5 as - 35 
| salad SA 553 

SI DN LA ea G Gan IG AN 
(G8) gal SA AN 


4 3 slah G3 AN 8 NI PA An — 


Ant AI VR 0 D3 gs At An AI aa 43 - 
sen : 


ra 


& s 


2 Kel AI A01 A01 ga YA TH 


2 -. 


(696) Ea 














Dengan nama Allah, Allah Yang Maha Besar, aku mengucapkan 
(memohon perlindungan) atas diriku, atas agamaku, atas 
keluargaku, atas anak-anakku, atas hartaku, atas sahabat- 
sahabatku, atas agama mereka, dan atas harta mereka dengan 
seribu ribu ribu kali: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dengan nama Allah, dan dengan (pertolongan) Allah, dan dengan 
(rahmat) dari Allah, dan (segalanya diserahkan) kepada Allah, dan 
untuk Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dengan nama Allah, (aku memohon perlindungan) atas agamaku 
dan atas diriku. Dengan nama Allah, (aku memohon perlindungan) 
atas hartaku, atas keluargaku, atas anak-anakku, dan atas sahabat- 
sahabatku. Dengan nama Allah, (aku memohon perlindungan) atas 
segala sesuatu yang Tuhanku berikan kepadaku. Dengan nama Allah, 
Tuhan yang menguasai tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, dan 
Tuhan yang memiliki arsy yang agung 


Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak ada segala 
sesuatu yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit. 
Dan dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 x) 


Dengan nama Allah - sebaik-baik nama di bumi dan di langit. 
Dengan nama Allah, aku memulai dan aku akhiri dengannya. 
Allah, Allah, Allah adalah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu. Allah, Allah, Allah dan ada tidak ada Tuhan, 
selain Dia. Allah, Allah, Allah Yang lebih perkasa, Yang lebih agung 
dan Yang lebih Besar dari apa yang saya takuti dan hindari. (3 x) 











Ia SAS JA S3 ai JA Ie On Al 

3 53 SI AD Odia BASA RAN Ol PE A 
FN Jah By gas ye 3 ah Dog Pai 
Ltaaan ain AS 33 Ga Ah 
okikifokeikiik PP NS 3 

Gn Kosan Aaja Bo sd 
Ika 3E Bls Jas eh ga pg 
Ip D5 en Per SG WN Dan MLS GE 


Fan pat Ia3 Bp Sa Ol Gi an ga 


Lo3 ep3 3 3 BA Ws fog R3 Jap G3 5 A5 
dg BASA 


3g 9, £ » 


BUS GNI 2S Ia Id IA 
Iis 
DNS Does D5le3 Oain 3 ALI basi il) 
Dj BIS 3ip3 Obip3 ISU Ita Dola 
0 ESL Gasa OLAG GULA Y Ia Sala 





Wi 6T ANA) pe IE AA 











& 5 9 
Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu ca 


kejahatan diriku, dari kejahatan yang lain, dan dari kejahatan 
semua makhluk yang diciptakan Tuhanku. Dengan-Mu, ya Allah, 
aku membentengi diriku dari semua itu. Dengan-Mu, ya Allah, aku 
menolak serangan mereka. Dengan-Mu, ya Allah, aku berlindung 
dari kejahatan-kejahatan mereka, dan aku mohon kepada-Mu agar 
menolak mereka. Dan aku haturkan (permohonan perlindungan 
itu) dihadapanku, dihadapan mereka serta di hadapan semua 
yang dibawah perlindunganku serta mereka yang bisa aku ingat. 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 

2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 

4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (3x) 

(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 


Dan hal yang sama (permohonan perlindungan) dari sebelah 
kananku dan sebelah kanan mereka, dan hal yang sama dari 
sebelah kiri dan sebelah kiri mereka, dan hal yang sama dari arah 
depanku dan arah depan mereka, dan hal yang sama pula dari 
arah belakangku dan arah belakang mereka, dan hal yang sama 
pula dari atasku dan atas mereka, dan hal yang sama pula dari 
bawahku dan bawah mereka, dan seperti itu pula yang meliputi 
aku dan meliputi mereka dan semua yang dapat kami lingkupi. 

Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu, 
untukku dan untuk mereka, kebaikan-Mu yang tidak dimiliki Dzat 
lain selain milik-Mu. 

YaAllah.Tempatkanlahaku danmerekadibawahPerlindungan 
dan Penjagaan Engkau, dalam golongan hamba-hamba-Mu, 
berada dalam tanggungan-Mu, di sisi-Mu, dalam keamanan- 
Mu, dalam amanah-Mu, di pihak-Mu, di dalam penjagaan-Mu, 
di sisi-Mu, ditutupi oleh tirai-Mu, dan diliputi kasih sayang-Mu 
dari kejahatan setan, kejahatan penguasa, kejahatan manusia, 
kejahatan bangsa jin, kejahatan para penjahat, kejahatan orang 
yang dengki, kejahatan binatang buas, kejahatan ular, kejahatan 
kalajengking, dan dari kejahatan setiap makhluk melata yang 














2 


z 


Nag 


| Pa be ag: 85 
GEA Ga DE Ga Gg Ga HI ga 
Da Se AN aa GEA Ge gas 
Bayati Ga UI and Bapak! Ga 22 
AN ga en Tana aa AG gas 


0 -— o 


Abah 0 iga AKaper 
ma, LEE call S3 lp 
Iis Wat -. bagi ISI 


IL 


sara (SL iris Ba asa 83? pe 
Anam 


Fs eEs ata AI 
(ba) 





AM TV) Gran 
to ouI AW) AN ya £ 
MA ob) Bijak Y 











& 
P enetan pegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di 
atas jalan yang lurus (dalam hal kebenaran dan keadilan). 

Cukuplah Tuhanku (sebagai pelindung) dari makhluk 
yang diciptakan-Nya. Cukuplah bagiku Allah sebagai Khalik 
dibandingkan para makhluk. Cukuplah bagiku Allah sebagai 
pemberi rezeki dibandingkan mereka yang diberi rezeki. 
Cukuplah bagiku Allah sebagai penutup aibku dibandingkan 
orang-orang ditutupi. Cukuplah bagiku Allah sebagai pembela 
dibandingkan orang-orang yang dibela. Cukuplah bagiku Allah 
Yang Maha Menundukkan dibandingkan orang-orang yang 
ditundukkan. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung yang 
senantiasa melindungi. Cukuplah bagiku Allah sebagai Penolong 
dan Dialah sebaik-baiknya pelindung. Cukuplah bagiku Allah 
sebagai pelindung dari semua makhluk-Nya. 

Sesungguhnya, pelindungku ialah Yang telah menurunkan 
Al Kitab (Al-Gur'an) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. 
(Surah Al-A'raf (7) Ayat 196) 

Dan apabila kamu membaca Al-Gur'an niscaya Kami adakan 
antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada 
kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dan Kami adakan 
tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar 
mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut 
Tuhanmu saja dalam Al-Gur'an, niscaya mereka berpaling ke 
belakang karena bencinya. (Surah Al-Isra (17) Ayat 45-46) 

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: 
“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada- 
Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan Yang memiliki arsy 
Yang Agung.” (7 x) (Surah Al-Taubah (9), Ayat 129| 














k23 Kas men al au) 13 V5 IS 


4 ali PE FAN LS Gaga Aa 


Ps A0. 38 


A53 MP) sg SP GA Aa 
gi 5 As 4 3 A3 oi 5 
LAN Dp ABIS cai Nb 3 V3 IA Kala duh 33 
H3 GHAI BUY SI UI SBU sai IA 
AN lEN 
3 Hah Saba “al H3 PA SD 3 AI -. : si 


P3 
- 
05 cg 
EA 


Bagag Sasis 


“ NA 3 ah Sal N3 Ian E13 £ Pt te 
2 MSN 

aa Gg an Knn3 op E LN ya GI 

— | sea HE 2 JIE SSI Tangan ala 


Ker 


Ceng ena Ge na 


309 ia 2 “1 
"— 
pe 032- aa 
CA 0 


Han eh nda 0 














sg Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Yang 
Maha Tinggi dan Maha Agung. Sholawat dan salam atas 
junjungan kami Muhammad seorang Nabi yang ummi, keluarga 
dan para sahabatnya. 


Kemudian pembaca meniup ringan tanpa meludah, 
di sebelah kanannya (3 x), di sebelah kirinya (3 x), di 
depannya (3 x), dan di belakangnya (3 x). 


Aku menyembunyikan diri di dalam khazanah 
bismillahirrohmannirrohim (dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang). Gemboknya adalah keyakinanku 
kepada Allah, pembukanya adalah laa haula walaa guwwata illa 
billah (tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah). Melalui 
Engkau, ya Allah. Aku pertahankan diriku atas apa yang aku 
mampu dan yang tidak aku mampu. Tidak ada kemampuan bagi 
seorang makhluk dibandingkan dengan kekuasaan Allah. 

Cukuplah Allah bagiku, Allah sebaik-baik pelindung. Dengan 
kebaikan-kebaikan-Nya yang tersembunyi, dengan indahnya 


ciptaan Allah, dengan bagusnya tirai Allah, aku masuk di suaka 
Allah, dan aku memohon syafaat junjungan kami Rasulullah, aku 
membentengi diri dengan asma Allah, aku beriman kepada Allah, 
aku bertawakal kepada Allah, dan aku jadikan Allah penyelamat 
di waktu aku mendapat kesulitan. 


Ya Allah. Yang nama-Nya dicintai dan wajah-Nya (Dzat-Nya) 
sangat dirindukan, angkatlah rasa takut di hatiku. Engkau Yang 
Maha Perkasa (Pemenang) dan bukan yang dikalahkan. 


Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan 
kepada junjungan kami Muhammad, keluarganya, dan sahabat- 
sahabatnya semua. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik 
pelindung. 


Kemudian membaca: 
£ Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. (70 x). 

















beat) BJL aja 








Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Surah Al-Ghafir 
(40), Ayat 44) (11x) 



































Gen OI Ainan 2 aa “TeNGng 3 
ses Lellas Seda DLS GS ba V9 
Pe ena ra noer at Pe 
AAS) Sa GA OLS IIS OS, S3 & 
o- 4 NN “. 2 - . Ll - # 
LS AN GP j3 IL IS Aeueun alam PI 3, 
Te 0. “7 "5. iaee or- ad s5. 4 Tea. 5 
JP mean IE Alap AI dak AMI 0 AMI Jas) 
2 AR BN ng 2 3 Para 
Tn HA ja FIM 
gor Pa aU 82 ea Pa 2. #5 Lap, - o 
PNG AO HA 5 9 cadao Alda 9 ADIL Bea 
0 o A Baba 50 - Le Bab . o 
DS 3 3533 JBL SEN yE R33 A33 Sajak 
5 2 3 P3 33 Gor PN 
Sina! Ga Laga 3 UAS 
13 To eng 
"Sewa 3S Jan s2 
ra &- L . ba wa ma A8 TA an a43 
Ap KA Cats GE J0 LAN GAS 5 0 LA 
0.8 Gn Sa .$ - Lab ot, 
KR SG Ae GAS Let GAN 6 ag 
(BSE) 273 Hui Oia 


Pd 
era TT Le en An onar “Ce 
AS A33 Chand SP) SUS SSS MABA S3 


- 13 
au 
UN NN SN 
: 


KAS 8853 S3 KAN CE Sand DGU Kapan 5 














SHOLAT DHUHA 


sg Dan jangan mengabaikan Sholat Dhuha karena memiliki 
keutamaan yang besar: 
£ Terdiri dari dua rakaat atau lebih, hingga 8 atau 12 rakaat: 


Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar RA. Nabi 
shallallahu “alihi wa sallam bersabda, Pada pagi hari diharuskan 
bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap 
bacaan tasbih (Subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan 
tahmid (Alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil 
(Laa Ilaha Illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir 
(Allahu Akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf 
(mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari 
kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) 
dengan melaksanakan sholat Dhuha sebanyak 2 raka'at. 


Doa setelah Sholat Dhuha: 

& Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ya Allah. Limpahkan 
sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad dan 
keluarganya. Wahai Allah Yang Maha Esa dan Maha Tunggal, 
Maha Pencipta, Maha Pemurah, tiuplah atas kami dari semilir 
angin kebaikan-Mu. (3x) 

Setiap saat selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan 
seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Mu. 


Lalu berdoa, sambil mengangkat tangannya: Wahai Dzat Yang 
Maha Melapangkan (Maha Meluaskan rezeki) (10 x): 


Kemudian menyatukan tangan, mengatakan: Lapangkanlah 
kebaikan dan rezeki kami: anugerahi kami kemampuan untuk 
menentukan 











7) 
gag 5 ja bis AG neh G3 ah aa 
alta 
DE Jan Big ah aer Ae Al lan 
KEAIN BA BUS 363 ena A3 535 
Ai Le dis as Pi Y an 


8 Ol Pa Una 23 3 - K3 Es 25 


33333 3333 DE BII Ui FA aa Ui ba 














apa yangbenar dan apa yang hak: Perindah kami dengan ketulusan 
dan kejujuran: lindungi kami dari kejahatan-kejahatan makhluk, 
dan akhiri hidup kami dengan yang baik, dalam kelembutan 
(rahmat) dan keselamatan. 


Ya Allah. Sesungguhnya kecerahan pagi ini (waktu Dhuha) 
adalah pagi-Mu (waktu Dhuha-Mu): dan kilauannya adalah 
kilauan-Mu: dan keindahan adalah keindahan-Mu: dan kekuatan 
adalah kekuatan-Mu, dan keperkasaan adalah keperkasaan-Mu, 
dan kekuasaan adalah kekuasaan-Mu, dan keagungan adalah 
keagungan-Mu: dan perlindungan adalah perlindungan-Mu. 


Ya Allah. Jika rezekiku, dan orang-orang yang aku cintai, dan 
orang-orang Muslim, ada di langit, maka turunkanlah (kepada 
kami): dan jika itu ada di bumi, maka keluarkanlah untuk kami: 
dan jika itu jauh, maka perdekatkanlah lebih dekat kepada 
kami, dan jika sedikit, maka perbanyaklah untuk kami: dan 
jika tidak ada, maka adakanlah untuk kami: dan jika itu haram 
(terlarang), maka sucikanlah (bersihkanlah) untuk kami: dengan 


haknya kecerahan-Mu (Dhuha-Mu), kilauan-Mu, keindahan-Mu, 
kekuatan-Mu, keperkasaan-Mu, kekuasaan-Mu, keagungan-Mu 
dan perlindungan-Mu. 


Ya Allah. Anugerahilah kami setiap saat, yang terbaik dari apa 
yang telah Engkau berikan, dan masih berikan kepada hamba- 
hamba-Mu yang saleh, dengan kesejahteraan yang sempurna di 
dunia ini dan akhirat. Amin. 











HENNA 
aa Lag ap al Ah GA Je JG 

Arape NI Ia 

Bah at Thaha Bistli IG 
Ip jai OS Kendari! Ob Ha 
LI Ae ci 

Gan 1g BIS AB as 3 yaa 
BIG el 3 Ol Da3 alel akn Asal 23, 
SA un & Sep AS As e5 pasa 
A2 Ea Ta Da de aborle3 AL 1363 
5 35 bs JAN d jas 
sad PPA DES 33 Ia 
sites as AN aan Pai 
IA 3 EN 3 Gp 

Ita Fa Jo HI SN sah IA 
AN ai SAE cal Kep 3 Can Be AS SAN am 
Alek 


rah 


- 95 oa ed 


5 sp 


ya 














DOA ISTIKHARAH 


Rasulullah, semoga sholawat dan salam Allah menyertainya 
dan keluarganya, berkata: 

Ketika seseorang diantaramu memiliki masalah penting 
untuk diputuskan, maka hendaklah dia sholat (sunnah) dua 
rakaat, selain dari sholat wajib, dan kemudian berdoa: 


Ya Allah. Aku memohon saran nasihat dari ilmu pengetahuan- 
Mu: Aku mencari bantuan dari kemahakuasaan-Mu: Aku mohon 
karunia agung-Mu. Sesungguhnya Engkau mampu, dan aku tidak 
mampu, Engkau tahu, dan aku tidak tahu, karena Engkau adalah 
Maha Mengetahui yang gaib. 


Ya Allah. Jika Engkau tahu bahwa masalah ini baik untukku 
dalam agamaku, dalam hidupku, dan dalam hasil (jalan keluar) dari 
urusan-urusanku, sekarang atau di masa depan, maka putuskan 
(takdirkan) itu untukku, dan buatlah mudah bagiku, dan berkati 
aku dengan itu, tetapi jika Engkau tahu bahwa masalah ini buruk 
bagiku, dalam agamaku, dalam hidupku, dan dalam hasil urusan- 
urusanku, sekarang atau di masa depan, maka singkirkanlah itu 
dariku, dan alihkan aku dari itu. Putuskan bagiku apa yang baik 
di mana pun itu, dan biarkan aku puas dengannya dan kemudian 
ridhoilah aku dengannya. 


Doa Istikharah yang khusus dan umum: 

Setiap hari setelah sholat sunnah Isyrag (matahari terbit) dan 
sholat Dhuha (dini hari), empat atau dua rakaat, dengan maksud 
Istikharah, sebaiknya dilakukan. Kemudian berdoa: 


Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah. 
Haturkanlah sholawat dan salam, setiap saat, selamanya, semua 
keberkahan, pada junjungan kami Muhammad dan keluarganya, 
seluas keberkahan nikmat dan kebaikan-Mu. 











EPS ag Eau 2 ai 


o 


BG S3 Ko 3 SKA ai 1g 2 lag it 
H3 Aa Wee LA A33 Klang Galka3 
SN Ga A3 B6 as Si ga jas, Ki Co 


-... 


BAN SN era “GE 
ee 5) 

ena SERA SI 3353 Hear SES Kal 

: AG “233 SB V3 Kaya Anas 

aa ada IE Wa Wal sh 5, Pi 


.e- 


- 


aw A50 


Aan Pe AG daa 
S3 3 ala pe Adul al yen Bagi IE An 3 


BE Iin aE TI ) ena SP) j ARIS SAE tag 











& 

3 Ya Allah. Aku memohon saran nasihat dari ilmu pengetahuan- 
Mu, dan bantuan dari kemahakuasaan-Mu: Aku memohon karunia- 
Mu yang luar biasa, karena sesungguhnya Engkau mampu, dan 
aku tidak: Engkau tahu, dan aku tidak tahu. Engkau adalah Maha 
Mengetahui yang gaib. 

Ya Allah. Jika Engkau Tahu (karena Engkau selalu tahu), dari 
semua jenis urusan dan hal-hal yang baik untukku dan keturunanku, 
dan orang-orang terkasih kami, dan untuk semua Muslim sampai 
Hari Penghakiman (kiamat), dalam agama kami, dalam hidup 
(dunia) kami, di akhirat, dalam pengembalian akhir kami, dan mata 
pencaharian kami, dan kemudahan dari urusan kami, sekarang atau 
nanti, maka putuskanlah untuk kami, dan mudahkanlah bagi kami, 
dan berkatilah kami dengan itu, dan berkatilah itu untuk kami 

Ya Allah. Apa pun yang Engkau ketahui untuk kelanggengan 
segala jenis urusan dan hal-hal yang buruk bagi kami, dalam agama 
kami, dalam kehidupan kami, di akhirat, dalam pengembalian 
akhir kami, dan mata pencaharian kami, dan hasil dari urusan 
kami, sekarang atau nanti, maka hindarilah mereka dari kami dan 
jauhkanlah kami dari mereka: kemudian putuskanlah bagi kita apa 
pun yang baik di mana pun itu dapat ditemukan, dan bantu kami 
untuk puas dengannya. Wahai Yang Maha Penyayang diantara para 
penyayang, Wahai Yang Maha Penyayang diantara para penyayang, 
Wahai Yang Maha Penyayang diantara para penyayang. 

Ya Allah. Sesungguhnya, pengetahuan yang gaib adalah milik- 
Mu, dan itu tersembunyi dariku, dan aku tidak tahu urusan apa 
pun untuk dipilih untuk diriku sendiri: maka jadilah Engkau 
yang memilih bagiku, karena sesungguhnya, aku berkomitmen 
pada-Mu untuk mengelola urusanku, dan aku memohon pada- 
Mu (bantuan) untuk kefakiran dan kebutuhan-kebutuhankuj jadi 
bimbinglah aku dalam hal-hal yang paling Engkau sukai (ridhoi), 
dan yang paling menyenangkan bagi Engkau, dan hasil yang paling 
terpuji, dalam kebaikan dan kesejahteraan: karena sesungguhnya, 
Engkau melakukan apa pun yang Engkau inginkan (hendaki), dan 
Engkau mampu melakukan semua hal. 

Dan semoga sholawat dan salam Allah atas junjungan kami 
Muhammad, dan atas keluarganya, dan para sahabatnya. Setiap 
saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat 
arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 











7) 
| AAA PURI peka, Ja Pa, 

SN Ca IA LI ee S5 ah LAI 
CA GIENG BUY Na KG SIG 
sa 3 KERI cabang Ti AN Si AA 
2133 235 ALA Ab a33 AKI Fi Iva, 
"S3 Ailbum 
A0 Pa 263 

sn asa Kan Gada an an 
Sig KA Gani an & 

Ig Bai dag WA Ih GA Ge Jaa KA 
(33 Obi Dela AS Dipan 3 Ia KIE G3 
3 HA 01633 BIS Its lp 

Tapa, SAN Ii HA lia ERP LAI 


2 o 


KS Jadg keAAN LAIN ERA « ca! Jab 2 
Kana & Bh S1GEIN asli 3 S3 jan 
LA Aa Gea A3 Oh JGA Ik “1 IS 


P- z 
3 aon 


2 aa ap 8 Tag P3 Se SL gl 














& 
Alat untuk Mengajar dan Belajar oleh Imam Al-Haddad: 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, aku berniat untuk 
belajar dan mengajar, untuk mengingat dan mengingatkan, untuk 
mendapat manfaat (aku sendiri) dan untuk memberi manfaat 
lainnya: untuk memberi manfaat dan mengambil manfaat untuk 
berpegang teguh terhadap Kitab Allah (Al Our'an) dan Sunnah 
Rasulullah: untuk memohon petunjuk bimbingan, untuk mengajak 
ke arah kebaikan) untuk memohon Ridho-Nya, Kerelaan-Nya, 
Kedekatan-Nya dan Balasan Pahala-Nya yang Maha Suci dan 
Maha Tinggi. 


Doa Persaudaraan Karena Allah 

Ya Allah hanya untuk-Mu segala bentuk pujian atas nikmat 
persaudaraan karena-Mu ini, dan Ya Allah, sampaikan sholawat 
serta salam kepada perantara persaudaraan itu sendiri yaitu 
junjungan kami Muhammad beserta keluarganya. 

Ya Allah jadikanlah hubunganku bersama saudara- 
saudaraku adalah karena-Mu untuk-Mu dan demi-Mu, jangan 
Engkau nodai persaudaraan ini dengan keinginan selain diri-Mu. 
Terimalah persaudaraan ini disisi-Mu, Angkatlah kami lantaran- 
nya ke derajat tertinggi di sisi-Mu yaitu derajat para pecinta 
karena-Mu. 

Ya Allah perkuatlah hubungan cinta antara kami, eratkanlah 
ikatan tali temalinya, langgengkanlah Rasa Cinta Yang Sempurna 
nan indah serta kasih sayang yang bersih dan suci, jauhkanlah 
dari kami segala hal yang dapat membuat Rapuh tali ikatan 
cinta, kasih sayang dan hubungan atas dasar ketaatan kepada- 
Mu ini. Kenalilah Ya Allah, hak-hak saudara-saudaraku, berilah 
Taufik agar kami dapat mengembannya dengan baik. Ya Allah, 
aku minta kepada-Mu agar Engkau ilhami kedewasaan kepada 
mereka terkait urusan-urusan mereka, peliharalah mereka 
dari segala keburukan lahir maupun batin menyangkut urusan 
agama, raga, hati, pikiran, akal, keinginan keluarga, anak-anak, 
penghujung perkara, kuburan, barzah dan akhirat mereka wahai 














An Me LI Ha A3 ISI aejis, 
SI ir “33 
2 wa Sa ai & 263 ws 2 
K3 3 US JB ad Hn Ie js KIM, 
SPG AN 3 OA sea Tp 3 3 Jus 
63 $ H3 Kal 635 Gas ag. Wu an ST 
UI Age BEAN AAN A3 OAT IA Ga JA 


SP BSA UANG JA SANG Iin SAB 
SA Iss senat BSE, Ja Ups 


“0 


BU G3 Kap Ld His 5 King BSA S6 
bah. IBI gal 2 Et, Bana na Ghai 
se karya IS 333 Dag WR Is 


SEE LE Spy si EN ak SPG aEpI 
Oak Giaa bl Ga AG UE Ip 3 
JS SE GA AA Baba G Sok 34 
5 MBR Ge iga 
3 Ap IE LAN GAY On Ia 


A0 


Je A5 C3 Ia Inah BOLA 


JN 








& 





“aa semesta alam. 





Ya Allah, perkokohlah pijakan kami dan mereka di atas 
jalan yang dapat membuat-Mu Ridho, langgengkanlah eratnya 
genggaman atas tali ketaatan kepada-Mu dan baiknya langkah 
kami menuju-Mu, karuniakanlah kepada kami kesempurnaan 
Takwa, indahnya rasa takut dan kesadaran diawasi oleh-Mu saat 
sendiri maupun saat bisik-bisik berdua. Tepislah Ya Allah, tipu 
daya para penipu, kejahatan orang-orang yang jahat, keburukan 
setiap pelaku keburukan dari semua makhluk-Mu, tundukkanlah 
ya Allah, segala sebab, buatlah patuh kepada kami seluruh hati, 
akal, pikiran dan lintasan jiwa, jadikanlah kami orang-orang 
yang terjaga di setiap keadaan dengan indahnya penjagaan, 
terpelihara dengan Agungnya perhatian. Ya Allah, karuniakanlah 
kepada kami dan mereka ketulusan dalam setiap pandangan 
dan tujuan, wujudkanlah harapan kami bahkan melebihi yang 
kami harapkan, menangkanlah kami dengan kemenangan, 
topanglah kami dengan topangan-Mu yang tak terkalahkan, 
langgengkanlah untuk kami aneka kesejahteraan. Dan janganlah 
Engkau sibukkan kami dengan selain-Mu, berilah Taufik kepada 
kami sesempurna mungkin untuk merealisasikan janji dan bakti 
dalam menjalankan ikatan kesepakatan, kerahkanlah seluruh 
umur dan waktu kami ke arah kebaikan yang mengundang 
ridho-Mu kepada kami, jadikanlah kami sebagai muslimin yang 
paling bermanfaat untuk muslimin lainnya, yang paling berkah 
untuk saudara-saudaranya, golongkanlah kami bersama mereka 
yang Engkaujadikan sebab bersatunya umat dan baiknya agama, 
hidupkan lah efek dari syariat-Mu dan apa yang mati dari sunnah 
Nabi-Mu. Ya Allah, naungilah aku beserta saudara-saudaraku itu 
di bawah naungan arsy-Mu bersama golongan Nabi-Mu, berilah 
kesempatan kepada kami untuk meminum Telaga suci Nabi-Mu, 








2 1) 
9 S8 2 Ne 


GE IG Heli 
SE B3 asih Gin apn NY K3 Ulas GI 
SG en SI Oi JI BA SU GE B3 
Ip ET BA I25 CAR SN Kre 














& 

P kangkanah di gelasnya dengan tangannya dan buatlah kami 
beruntung dengan menemaninya - Wahai Yang Maha Derma nan 
Pemberi Karunia - di Surga Firdaus tertinggi-Mu, Wahai Yang 
Maha Pengasih dari para pengasih, wahai Yang Maha Pengasih 
dari para pengasih. 


Ya Allah, jadikanlah kami ini pemuda-pemuda yang kokoh 
beriman kepada Tuhannya dan pertambahlah Hidayah untuk 
kami, ikatlah hati-hati kami sampai Engkau kumpulkan kelak kami 
di lingkup kesaksian kepada wajah-Mu yang mulia, wahai yang 
Maha Pengasih dari para pengasih, wahai yang Maha Pengasih 
dari para pengasih, semoga sholawat dan salam Allah tercurah 
kepada junjungan kita Muhammad SAW berikut keluarga dan 
para sahabatnya. 























WIRID 
DAN DOA YANG 
BERKAITAN 


DENGAN DZUHUR 














AB) Ga SAM udi aa 

SISA AA AI Sia 

SA 0 Gaya 23 5 Oles Up MAH YAH AI m3 
songo kpk PAMA 
VE Ea Vas AI Drag, O Uesitina Ciso Osat33 
46 ang SI 210 en 

20 Ie 5 2ATG AN 3 Kap 
SA ma Kb as sp 


-. & »2 


& Pj ui BS 1 sa aa dos 
JB AT Jl apa 33 jan Ga sae Jb 
2 TOMP Al lal 32 ash ren) 





- TN | 
MATAN) SE AA 


te 1 4P) olas Jina Y 
va BIAN PE ia t 
MTA) Gl 3 e 











& 

Rip SETELAH SHOLAT DZUHUR 
Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Raja, Maha Benar (Hak) 
lagi Nyata (Wujud). (100 x) 


HIZBUN NASHAR IMAM AL-HADDAD: 
Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu 
kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan 
kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang 
serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu 
kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan 
pertolongan yang kuat (banyak). (Surah Al-Fath (48), Ayat 1-3) 
Dan adalah dia (Musa) seorang yang mempunyai kedudukan 
(terhormat) di sisi Allah. (Surah Al-Ahzab (33), Ayat 69| 
Seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk 
orang-orang yang didekatkan (kepada Allah). (Surah Ali “Imran 
(3), Ayat 45) 
Aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 


langit dan bumi. (Surah Al-An'am (6), Ayat 79) 


Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

.. bantuan dari Allah (melawan musuh-musuh-Mu) dan 
kemenangan yang dekat: sampaikanlah kabar gembira (wahai 
Muhammad) kepada orang-orang beriman Wahai orang-orang 
yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana 
Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang 
setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk 
(menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikutnya yang setia itu 
berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah.” (Surah Al- 
Saff (61), Ayat 14) 














. PR3 » 
A #3 Y3 Tia #EEN al 251 
£ 2.0 


Y) SSS aah ” ? 9 dik, 8 8 Ca 


233 Rn #4 2 aa 

TA He ? Kabin 
3 Ie Gesit A5 si A9 mal yA Al 5 
& As Jr Os3 adat KAS Ga Eiuaga Uut AS 
2 HA TU PER SO oebe ay 


Ll GAS R21 oil 


2. 


aa pe nine Aa en NK 0 
Oa B ES Ai yaa MEN Ai all gang 


- . » s. 523 Pa 2. 20.» 
A3 LAN UNI ba Kd Gk AT sh 


OLO SM ta A3 PNG Al aU 
an) Hobi H4 ab je AN Gp 5 is 


Oa aan 


aah Giaa S3, ye Aa (yen (ai oa 
Hb dulu on Pn menelan 255 





Kosi ka) aril 
Mt obT OA) sidlaraa € 











& 

Pan tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 


Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-0ur'an ini pada sebuah 
gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah 
disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan 
itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dia Allah 
Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata. Dia Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. 


Dia Allah Yang tiada Tuhan selain Dia: Raja Yang Maha 
Suci: Yang Maha Sejahtera: Yang Memberikan Keamanan: Yang 
Maha Memelihara: Yang Maha Perkasa: Yang Maha Kuasa: Yang 
Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan: Yang Mengadakan: 
Yang Membentuk Rupa: Yang Mempunyai sifat-sifat yang baik, 
Bertasbih kepada-Nya segala yang di langit dan di bumi: dan Dia- 
lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah Al-Hashr 
(59), Ayat 21-24) 


Aku berlindung diriku kepada Allah Yang Maha Tinggi dari 
setiap makhluk apapun yang mendengar dengan dua telinga, 
yang melihat dengan dua mata, yang berjalan dengan dua kaki, 
yang menyentuh dengan dua tangan, dan yang berbicara dengan 
dua bibir. Aku berlindung diriku kepada Allah, Maha Pencipta, 
Yang Maha Besar dari kejahatan apa-apa yang aku takuti dan aku 
waspadai (yang terdiri) 














2 

TAS AN TE 3 3S tg rAL Ol IG GA Ga 
Bg oya Do daSg AAS 3 3 Mam ! 

Ga AS 3 GI Ya 3U Bb mai) 2,3 Aga 
035 GE 

Gie BI 
BEA TE EA 

Al KIA AMI SB cd so au EP 
SAN ALS iya GELI al Jang Ae 


Ga 


- 


as AI EN NON 23 2533 


- 
La Ta 


S1 JA Ip EA YA Oa aki Li 
(alan dll, ala 

GI Oa GAB AS Va Oa yA RI 
(6) Sesal Otgy 8 
(SE) SSI I53G 
R 











TE 

dari bangsa jin dan bangsa manusia dan atas kehadiran mereka 
pada diriku. Maha Perkasa perlindungan-Nya dan Maha Besar 
pujian atas dzat-Nya, Maha Suci asma-Nya dan tiada Tuhan (yang 
berhak disembah) selain Allah. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku menempatkan perlindungan- 
Mu pada kuduk musuh-musuhku. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan mereka, tipu daya mereka, makar mereka, dan 
tipu muslihat mereka. Padamkanlah api amarah siapa pun yang 
memusuhiku baik dari bangsa jin maupun manusia 


Wahai Dzat Yang Memelihara dan Maha Pemelihara, Wahai 
Dzat Yang Maha Melindungi dan Maha Mengetahui. Maha Suci 
Engkau ya Tuhanku, alangkah agungnya keadaan-Mu dan 
alangkah perkasanya kekuasaan-Mu. 


Aku berlindung kepada Allah dengan asma Allah, dengan 
ayat-ayat Allah, dengan para malaikat Allah, dengan para Nabi 
Allah, dengan para Rasul Allah dan dengan orang-orang saleh dari 
hamba-hamba Allah. Aku melindungi diriku dengan laa ilaaha 
illallah Muhammadur Rasulullah, limpahkanlah sholawat dan 
salam atasnya dan keluarganya. 


Ya Allah. Jagalah aku dengan pandangan mata-Mu yang 
tidak (pernah) tidur: dan tempatkan aku di sisi-Mu dari hal-hal 
yang tidak diinginkan, dan rahmatilah aku dengan kekuasan- 
Mu atas diriku hingga aku tidak celaka sedang Engkau adalah 
kepercayaanku dan harapanku. 


& Wahai Dzat Yang Maha Penyelamat bagi orang-orang yang 
mencari pertolongan. (3x) 

& Wahai Dzat Yang Maha Penyelamat bagi orang-orang yang 
binasa. (3x) 

£ Cukupkanlah (lindungilah) aku dari kejahatan setiap 
pengunjung yang datang di malam hari atau siang hari, kecuali 
pengunjung yang datang mengetuk pintu dengan kebaikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 








24 179 15 








Bl aa F Spg Sih UK Ip ag 2 
Sab aan Aa 

563 2 asi HAN Nae — ANE 5 H 

YG ain D3 Y Plan Ai » Aka Y Gu ss 


- 
Pai 


Ka 
dai A3 NELLA TATO 5 
La SANG eajai PG saja JAN Ga AS, 
Das Ia Uni, Die Ia G3 Dp Sa Kpd ash 
Deal (ya Ap MUA Ia a53 Si Ke. 193 


Dane Ca Ta 


sai Aa Sarada JIE 

BUY WAN Ain sa 5 
KAA Kapal 223 1 3 Una GAN 33 
563 AB HWI S5 sah LA, nh SA Gb KS 


uye FS 











& 5 

Dengan menyebut Asma Allah, aku menjampi (rugyah) diriku 
dari sesuatu yang menggangguku, dan dari setiap orang yang 
dengki. Allah adalah sumber kesembuhanku, dan dengan asma 
Allah aku menjampi (rugyah) diriku. 


Ya Allah. Wahai Tuhan Yang menguasai manusia, angkatlah 
penyakit itu, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau pemberi 
kesembuhan, dan berilah afiah, sesungguhnya Engkau pemberi 
afiah, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, suatu 
kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit atau rasa sakit. 


Wahai Dzat Yang Maha Memelihara, wahai Dzat Yang Maha 
Menepati (janji), wahai Dzat Yang Terpuji, wahai Dzat Yang Maha 
Mulia, angkatlah beban kesusahanku yang berat, lindungilah aku 
dari pengepungan dan kekerasan, dari penyakit keras, dan dari 
pasukan (musuh) yang jumlahnya banyak, anugerahilah aku nur 
dari nur-Mu, anugerahilah aku kemuliaan dari kemuliaan-Mu, 
anugerahilah aku pertolongan dari pertolongan-Mu, anugerahilah 
aku keindahan dari keindahan-Mu, anugerahilah aku pemberian 
dari pemberian-Mu, berilah aku penjagaan dari penjagaan-Mu, 
dan anugerahilah aku kekuatan dari kekuatan-Mu. 

Wahai Dzat Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, Yang 
memiliki anugerah yang agung, hamba memohon kehadirat- 
Mu kiranya berkenan melindungiku dari kejahatan orang yang 
berniat jahat. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pencipta lagi 
Maha Besar. 

Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada 
junjungan kami Muhammad saw, keluarganya, dan sahabat- 
sahabatnya, salam yang tak terhingga dan penuh keberkahan. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, lahir dan batin 
atas segala keadaan. Wahai Dzat yang lebih penyayang dari yang 


penyayang. 























WIRID 
DAN DOA YANG 
BERKAITAN 


DENGAN ASHAR 




















san ASIN AI 3 
3 Las 0 G6 M3 AI O K3 c 35, (SI 
SO Ie EKONS II 5 Io 
Pa ha sehun 


red 
| 


aa sa asfo sa SA 0 
Pp SO J3 oma tor 
sd, He PS 0 eta GIE Gi, KS 

Le Ovi ai dab obat On, 

Bp BO LE UNS Oon Yks 
Ae OK Fa ISS O Ie 143 0 SEK 
jowo A5 NO aja Eu 
O one Crtuoi Ta Ona Cabni, @ tel la Il 
Aa O yA J3 O pe Jb OA AL 


Rn Ga Gr 





2 


PA) OS 3S 8 ban 


(DESA 3 


TE 


TA SA 























Na Sa un, en 

















OA Gs 3 Oi AO pi 
Bei Gaslan @ Fl) HS tuo: 

Tong KO LO: fuso 

SO IAI LAU JL Lena Oma 33 
HI OR 3 pon aja Oey 
al salt Boa P5 O sangka US HE 
Ooh 43 Eri les G3 PWNU 
Sara Ox Ah GNI IL J3 og Et 
SIA SJ ga A30, IA ag sia dl 
C da (5 ae aa OLS 9 AS 2G 
Dop o ci Ga AE Op pb3 
dia Is basis AG O ol gs al 


£ 


5 os EA: AE 3 sk @ ai e 
» 3 Ta BO sagin 33 ball eng 12 
LN LIAT ae 15 0 Os TU G peta 


dpan Lana : 2 Fa re & ai gi - 


LO sa Ab #06 eta 





& 
Ja 
.. 
& 
& 
u3 
2 
"Xe 
2 
"X 
2 
"Ne 
“ 
- Ka Tp 











4 
) 
3 , A 
rar 
HERE 


aa ata Sean Jaa 


An el 


t 
Law 
Gia 











Fan Gaal 


JO SE Ao ga isi 3 GC Oops 
S se 4 Lal 0 aa NG Bui Aas AS 
PO opa 3 Aas enak Oon 
meal DG ih ALS O Gap bata BSA aan 
Tenar janga Aoa Ag 
IE Oo IS gor 0S Oa 
Benditel Os sn josOaah 
SIB O 3HI AN HE, OoaA O Oia 
ke AN GA O Dapis Intan 25 @ pad oa 
Onion Mie phone 
« Si 55 Ol Oa oa 5 
al Ip 5 Ol ET Opsi Ea BS in 
sa Olah Oei aah Si 213 O gal 
Pepek Ope GA IS 0 SB sni 


OLD maba D5 ee FE O saia G3 3 In Gl 








WAT ObT ON) ARI 























ES 





Pn Ae Ar Gn ee 8 




















- 


jaka tapa 2S ra 


lang NE Sala 2g asa S3) ag 
Jalak B5 Ia Mint Ia Bio TE GUas 


- 


y3 as 1) yul GE Una Si 
Oa Ola 33 Dp IV) 35 
Tn 
HB Ga Ha jas aga gia ana el 
Ag seen In 
KE Ca Ip 3 Can SA RAN 
JIN BE) Ip A La 9 Ap IE 0 Lag 
PN PA 3 3 2S US 
KS, S jh Ia Unpa I EGA yeh 
SN IS Yg ala 2G 
IS Ia Tea OS 53 pot bs pada Bh Ka 


WE Ajeh ia US adl, abal 3 ta Ka 











& 
-1 setelah membaca Surat Al-Wagi'ah: 


Ya Allah. Lindungi kehormatan kami dengan kecukupan 
(harta), dan janganlah Engkau hinakan kami dengan kekurangan, 
sehingga kami harus meminta-minta dari orang-orang yang juga 
mencari rezeki dari-Mu, dan sehingga kami harus mengharap 
belas kasih dari hamba-Mu yang bersifat buruk, serta disibukkan 
(dengan keharusan) memuji orang yang memberi kami, dan 
diuji dengan penghinaan orang yang menolak kami. Padahal 
sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak memberi dan 
menolak. 

Ya Allah. Sebagaimana telah Engkau jaga wajah kami agar 
tidak bersujud selain kepada-Mu, maka lindungilah kami agar 
tidak mempunyai hajat kecuali kepada-Mu, dengan kemurahan, 
kedermawanan, dan karunia-Mu. 


& Wahai Yang Maha Pengasih diantara para pengasih. (3x) 


Cukupilah (hajat) kami dengan kemurahan-Mu bukan dengan 
kemurahan orang lain. Sholawat dan salam semoga senantiasa 
terlimpahkan kepada junjungan kami Muhammad, keluarga dan 
para sahabatnya. 


Ya Allah. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada 
junjungan kami Muhammad dan keluarganya, dan demi beliau 
saw berilah kami sebagian dari rezeki-Mu yang halal, baik, dan 
berkah sehingga Engkau dapat menyelamatkan kami dari beralih 
(memohon bantuan) kepada siapa pun dari makhluk-Mu. 


Jadikanlah untuk kami, ya Allah. Jalan yang mudah untuk 
mencapainya, tanpa ujian, cobaan, kesusahan, dan tanpa 
mengikuti siapa pun (selain Nabi saw). 


Jauhkanlah kami, ya Allah. Dari hal-hal yang haram, di mana 
pun, kapan pun, dan dengan siapa pun. Bebaskan kami dari 
pelakunya, lepaskan kami dari cengkeramannya, palingkan kami 
dari wajah dan hati mereka hingga kami tidak berbuat 














. 
HE one Sa SES g Fei ta 
Sen aisakpas 2553 Ce Lah | Ong 


Ola days Uas G5 Ol5 dias3 Nana R3 Ir ya 
nyaa S8 5 SA KS SS S5 da3 GS s6 


Sl da6 S3 GS Gls 26 B3 OS Is dim 
A3 3 3 Has Ka Pesan 


SI Ud Pi B3 KR Ta 2 


DA ED Os KE al 2 Oh GEA 
OLM Salad e5 hi KA 





ang 


MAF SLTPV) Lal iam 














kecuali dalam kegiatan yang membuat-Mu ridho, dan kami tidak 
menggunakan karunia-Mu kecuali pada hal-hal yang Engkau 
sukai dan ridhoi, dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih 
diantara para pengasih. 


Ya Allah. Jika rezeki kami di langit maka turunkanlah, jika 
di bumi maka keluarkanlah, jika sulit maka mudahkanlah, jika 
jauh maka dekatkanlah, jika haram maka sucikanlah, jika sedikit 
maka banyakkanlah, jika tidak ada maka adakanlah, jika berhenti 
maka alirkanlah, jika berupa dosa maka ampunilah, jika berupa 
keburukan maka hapuskanlah, jika berupa kesalahan maka 
maafkanlah. 


Dan jika itu tergelincir maka singkirkanlah, dan berkahilah 
kami dalam semua itu, sesungguhnya Engkau Raja Yang Maha 
Kuasa, dan apa pun yang Engkau kehendaki pasti terjadi, wahai 
Dzat Yang jika menghendaki sesuatu Ia berkata. “Jadilah,” maka 
terjadilah. 


Maha Suci Tuhanmu: Tuhan Yang mempunyai keperkasaan 
dari apa yang mereka katakan: Dan kesejahteraan dilimpahkan 
atas para Rasul: Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian 
alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 











Gg JAN gi Ga AN Lip 

SIA ae sah TG ai 3 Pi) AI og 
Beta 3 ng Ile3 3 Lg 
naa KA ad Eh MU ja AA ang 
ja 05K SG AAA 2S SA 
3S EA) palu Air AAA EKEA 
LO Waah IG) 19333 Opok da 43 aa 
II CA ESA nii 3 ah Oka J 3 3Gp 
OL KE NA, 


Ad “2 An AS Aa MM ESA Sail AA 
MA JA Spg ea YEN SA asli 
Dasyat) 





JI dana Se OLI Ap AA Aa ya AS akan PSI) AN ya ) 
ekag PAN JL Ta iamdAY yB dis AU Kab) Aly Ageng AI DS Ya La 
uan Hias slpuo gg Oday S1 Lau Kala dlole, Ga, 

NA Ou (PT) SANG Hj ama € 

LS toa AA) Ta gadah! gl Yah, (29513) Jgkad saga tian Y 
SU Bs NN IBAN 0071 maan D3 ye Le #2 al Jia 
(ab DN 3» 251) 











& 
JA BAHR - SAYYID ABU AL-HASAN AL-SYADIILI: ! 


Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha 
Penyayang, Ya Allah, wahai Dzat Yang Maha Tinggi, wahai Dzat 
Yang Maha Agung. Wahai Dzat Yang Maha Penyantun, wahai Dzat 
Yang Maha Mengetahui, Engkau adalah Tuhanku, dan ilmu-Mu 
adalah kecukupanku, maka sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanku, 
dan sebaik kecukupan adalah kecukupan (dari Tuhanku). Engkau 
menolong orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau adalah Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang. Kami memohon pemeliharaan-Mu 
atas segala gerak-gerik kami, atas ketenangan kami, atas ucapan- 
ucapan kami, atas kehendak-kehendak kami dan atas pikiran- 
pikiran kami dari (bahaya) keraguan dan prasangka serta angan- 
angan kosong yang menutupi hati dari tersingkapnya hal-hal gaib. 

Maka telah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan 
(hatinya) dengan goncangan yang sangat. Dan (ingatlah) ketika 
orang-orang yang munafik dan orang-orang yang berpenyakit 
dalam hatinya berkata, “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan 
kepada kami, melainkan tipu daya.” (Surah Al-Ahzab (33), Ayat 
11-12) 

Maka tetapkanlah hati kami dan tolonglah kami, dan 
tundukkanlah lautan ini, sebagaimana Engkau tundukkan 
lautan bagi Musa, dan Engkau tundukkan api bagi Ibrahim, dan 
sebagaimana Engkau tundukkan gunung-gunung dan besi bagi 
Dawud,? 


1 Beliau Wali Besar Sayyidi Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar dan nasab 
beliau bersambung ke Sayyidina Ali Karroma Allah Wajhah—dilahirkan sekitar 
tahun 593 H di desa Ghumaroh Al-Maghribiyah semoga Allah meridhoinya dan 
meninggal pada tahun 656 dan dikuburkan di padang pasir Aidzab di Mesir. 

2 Sebagian ulama memberi huruf hamzah diatas huruf waw dan waw yang 
berhamzah adalah menurut bahasa suku Goisy, sebagaimana diriwayatkan ibn 
Jinny dan Gutrib, dari kitab Muhtasib 1/55 dan kitab Hujjah 1/124, dibaca pada 
bacaan dalam giro'ah tidak umum (syadz) (Sad JILII 1 A51). 











Ang DASI Gb KA 3g eP 5 ag 
Aa aU Wah sh PMS EX 
$8 IK Or ata KU Aa AGAN 
(G8) "LO ARP et 

SAB II UE in el KE SSB Urai 
SEM AS DP UR AA AS Ob eat 
OA (AI Ga G3 God SG HS SU Za 

Ta as dala pa suda 

KAN 3 RSA aa RAI JA Ap AG DR, es 
Ian Pe tu Veri SN 

ga un SE Aan den 
And Em 3 Ana ai Ng ha Kos 3 KU 


- 
o 


Daan PRA ata pesan SNN 
Lanka ea Aa Tea Y, ga Opa Yi 


2S J3 O Ojak 36 bra Vie G asi Te 
OM Dekan TE pasta ad 23 ik? 











TA) lang 
WAY OI ATM) ia 








& 

Po Karena itu, tundukkanlah bagi kami semua lautan milik-Mu, 
baik yang ada di bumi, di langit, di kerajaan, di alam para malaikat, 
di lautan dunia maupun lautan akhirat. Dan tundukkanlah bagi 
kami segala sesuatu, wahai Dzat Yang di tangan-Nya (kekuasaan- 
nya) terdapat kerajaan segala sesuatu Kaf Ha Ya Ain Shad (3 x) 
(Surah Maryam (19), Ayat 1| 


Tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya 
yang memberi pertolongan, bukakanlah bagi kami, sesungguhnya 
Engkau adalah sebaik-baik yang memberi pembukaan, ampunilah 
kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik memberi 
pengampunan, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah 
sebaik-baik yang memberi rahmat, anugerahilah kami rezeki, 
sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. 


Berilah kami petunjuk, dan selamatkan kami dari orang- 
orang yang zalim, tiupkanlah kepada kami angin yang baik seperti 
yang berada dalam ilmu-Mu, dan taburkanlah rahmat kepada 
kami dari perbendaharaan rahmat-Mu, dan angkutlah kami 


dengan angin yang baik itu dengan angkutan kemuliaan yang 
diliputi keselamatan dan kesejahteraan di dalam urusan agama, 
dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


Ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dengan rasa lapang di 
dalam hati danjasad kami, disertai keselamatan dan kesejahteraan 
dalam urusan agama dan dunia kami. Jadilah Engkau, sebagai 
pendamping kami di dalam perjalanan kami dan sebagai 
pemelihara dalam keluarga kami. Binasakanlah musuh-musuh 
kami serta lenyapkanlah kedudukan mereka sehingga tidak dapat 
pergi atau datang kepada kami. 

Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan 
penglihatan mata mereka: lalu mereka berlomba-lomba (mencari) 
jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya). Dan jikalau 
Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka 
berada: maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) 
sanggup kembali. (Surah Yasin (36), Ayat 66-67) 














O adas 5 Oko Si oa, O 9 
$ d el ai J8 O HE bio 
ap E Ip 35 ria Oka 243 A3 as 
391 dls Ka pasta da os 

Ka anal di Oo Ula O orak 

“0 Sape 23 Ye 23 ca 

& 35, Spa SI eta (3 pall cb 
hina 0 ep “ — OL9 an Ea 
H0 Jan Oa HE Oo sa aah 


Sirah TAS HI AS CAN 3 Ta 
A ko pia seal Ip SI he 0 29 


3 1 di | Apa S3 Ai daan, 2 Je483 al 
OA nadi 





WA ob ATT) mia 

WIT) baja € 

VAN) JI iga Y 

BUTA) aa 4 

Ya. 1 400) yA ing e 

(tb) ge dr) SI (OI (8) Ela dir ) Aira 1 
(1) HI (to) aa 

HF obIdte) BEajan V 











& 

Pad siin. Demi Al-Gur'an yang penuh hikmah. Sesungguhnya 
kamu salah seorang dari Rasul-rasul. (yang berada) diatas jalan 
yang lurus. (Sebagai wahyu) Yang diturunkan oleh Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang. Agar kamu memberi peringatan 
kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi 
peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti 
berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, 
karena mereka tidak beriman.Sesungguhnya Kami telah memasang 
belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke 
dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di 
hadapan mereka dinding dan di belakang mereka sehingga mereka 
tidak dapat melihat. (Surah Yasin (36), Ayat 1-9) 


Terkutuklah (binasa) wajah-wajah itu. (3 x) 

Dan tunduklah semua wajah (dengan berendah diri) kepada 
Tuhan Yang Maha Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus 
(makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang 
melakukan kezaliman. (Surah Taha (20), Ayat 111) Thaa Siin. 
(Surah Al-Naml (27), Ayat 1) Haa Miim 'Aiin, Siin, Gaaf (Surah 
Al-Shura (42), Ayat 1-2) Dia membiarkan dua lautan mengalir 
yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas 
yang tidak dilampui oleh masing-masing. (Surah Al-Rabman (55), 
Ayat 19-20) Haa Miim. (7 x) Urusan itu menjadi panas (gawat), 
telah datang pertolongan (kepada kami) sedang mereka tidak 
memperoleh pertolongan. Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al- 
Our'an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang 
Mengampuni dosa dan Menerima tobat lagi keras hukuman-Nya. 
Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali (semua makhluk). 
(Surah Ghafir (40), Ayat 1-3) 











& 3 

Tai Ka dan am na 2 
Kn K0 aa Ex Ob as 

AAN Yi - 040 

Kasi Pen Dp C3 336 5x5 MEN Desa 
Deo Ina por S3 ya D Ap 

OOT 235 Ga PN Ga ar: 

Gea S3 3 SI Jp sil Ai ga SPP (3G) 

Le og ? - b OLS 


# 


“ 
- 


INI RE sa AI G3 


(656). aga aa 
Slaal! dadi Au V) #33 V3 I53 V5 





Mv daan 
CF LT AO) AIA 2 
WR) Snp ih Y 

AT TAV) GE an 4 
Wana) Sliga 9 














& 

Po Bismillah adalah pintu kami: Tabaraka dinding kami, Yaasiin 
adalah atap kami. Kaf Haa Yaa Ain Shaad perlindungan kami. 
Haa-miim. “Ain Siin Gaaf adalah penjagaan kami. Maka Allah akan 
memelihara kamu dari mereka, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (Surah Al-Bagarah (2), Ayat 137) 

Tirai arsy terhampar diatas kami, sedang pandangan Allah 
senantiasa memandang kami. Dengan pertotolongan Allah tak 
kuasa (seseorang) berbuat mudharat kepada kami. 

Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. 
Bahkan yang di dustakan mereka itu adalah Al-9ur'an yang mulia. 
Yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh. (Surah Al-Buruj (85), 
Ayat 20-22 Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah 
Maha Penyayang di antara para penyayang. (Surah Yusuf (12), 
Ayat 64| (3x) Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah 
menurunkan Al-Kitab (Al-Gur'an) dan melindungi orang-orang 
saleh. (Surah Al-A'raf (7), Ayat 196) Cukuplah Allah bagiku, tidak 
ada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia 
adalah Tuhan Yang memiliki arsy yang agung. (Surah Al-Taubah 
(9), Ayat 129) (3 x) 


& Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-Nya tak satu 
pun yang di bumi dan di langit dapat memberi bahaya. Dia-lah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 x) 

$ Tiada daya upaya dan kekuatan, kecuali atas pertolongan Allah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 














AE Yu site Y sgt tag Yi dl 
Y SIS AA Aa cai 8 ga aon 1. Hala 
Ja sisa OMA 5 Hala tg 

33 3. Pe PNP 3 

AAS NG PG SAN Iu 


OB 


Sa GAES Di Ga ga saga GOR CA GA 5 

3 9 Ob Bang Ts 2 ga Gs 25 9 Ole 
sin Bb PA an DI) GAN 3335 Djaha 
aa Bin Pb ah ab aya 
Ska LAS 363 KA AN GS GAS - 





1 41drr) NI B5 aa 
reo Lidr) TAN C 











& p— 

Sesungguhnya, Allah dan para malaikat-Nya bersholawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Surah Al- 
Ahzab (33), Ayat 56) 


Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 

(Ayat Kursi ini lebih baik jika dibaca dalam satu nafas| 


Ya Allah. Wahai Dzat Yang memiliki cahaya, wahai Dzat Yang 
Hak, wahai Dzat Yang Nyata, berilah aku pakaian dari cahaya-Mu, 
berilah aku ilmu dari ilmu-Mu, berilah aku pengertian tentang 
Dzat-Mu, berilah aku pendengaran dari sisi-Mu, berilah aku 
pandangan dari pandangan-Mu, tegakkan aku dengan kesaksian- 
Mu, beritahukan aku jalan yang menuju kehadirat-Mu, mudahkan 
aku (memperolehnya) dengan karunia-Mu, berilah aku pakaian 
tagwa dari-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Wahai Dzat Yang Maha Mendengar, wahai Dzat Yang 
Maha Mengetahui, wahai Dzat Yang Maha Penyantun, wahai 
Dzat Yang Maha Tinggi, wahai Dzat Yang Maha Agung. Ya Allah. 
Dengarkanlah bisikan doaku dengan belas kasih-Mu yang khusus. 
Amin. 











2 
2. Am ai 


(SIB) HE aga Ip US SE AN oa 33 
Ge BG LSI Ga3G old SG 
SIA SI Gladi Go AS Gia La 
iis Ipanga 6 anda Ga ape 6 GESI palu G3 
Jaa TE GAN HI GA GE GAN 


t 


- Aa Led AA :| 
IA ae pa B5 Uag cad HA La 3 SI LI 
8 S3hgot en LL 0 Gbu CAK A 
oya dedilas Lag 4 pts Uya Ar 3S La Dem KAI bel 3 


SN Ia! Ga Kakg BLN UE 3 AE 
KIE Il Yp diale Aa Ip AA BIG KEY, 
Bag HE AI Hg Sk SN aan ERA Ia 

Tag mo Ap se 


- 














& NG 
sg Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
seluruhnya dari kejahatan seluruh makhluk-Nya. (3 x). 


Wahai Dzat Yang Maha Agung Kerajaan-Nya, wahai Dzat Yang 
Terdahulu (dari sediakala) kebaikan-Nya, wahai Dzat Yang Kekal 
nikmat-nikmat-Nya, wahai Dzat Yang membagi-bagikan rezeki- 
Nya, wahai Dzat Yang banyak kebajikan-kebajikan-Nya, wahai 
Dzat Yang Maha Luas pemberian-Nya, wahai Dzat Yang senantiasa 
hadir tidak ghaib, wahai Dzat Yang senantiasa berada di kala 
kami memperoleh kesusahan, wahai Dzat Yang tersembunyi 
belas kasih-Nya, wahai Dzat Yang Halus ciptaan-Nya, wahai Dzat 
Yang Maha Penyantun dan tidak tergesa-gesa, penuhilah hajatku 
dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Yang paling penyayang di antara 


yang penyayang. 


Ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui keberadaan kami, 
dan mengetahui pula apa-apa yang kami mohon dengan penuh 
harapan, dari cucuran rahmat-Mu dalam urusan kami semuanya. 
Karena itu mudahkanlah apa yang kami hadapi dalam perjalanan/ 
pelayaran ini dan mudahkanlah pula apa-apa yang kami mohon 
atas segala hajat kami. Dekatkanlah jarak perjalanan kami, dan 
selamatkanlah kami dari segala penyakit dan rintangan. Janganlah 
Engkau jadikan dunia sebagai kerisauan kami yang terbesar dan 
puncak ilmu kami, dan janganlah Engkau kuasakan atas kami 
orang yang tidak mengasihi kami dengan rahmat-Mu, wahai Dzat 
Yang paling penyayang diantara segala yang penyayang. Semoga 
sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kami 
Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. 























WIRID 
DAN DOA YANG 
BERKAITAN 


DENGAN MAGHRIB 














a-0 - 


sala AI Jas Lo 
Ian Ip yak NU sak SISA wu HI . 
SAN SI 3 HERI yA 
SISA pay Tn 3 
LAI JAMI DI 
BO Gx do kala sio ee 
(638) “LO 
AI 
P3 OP 0 OI en 3 


£ 5- 


Ini yg Ost desa Pol 


(GYG) OkOK 
AN na 





Wb AN) EA 


V0 mbl) GA 3332 € 
HL OLI ANE) WE ian Y 











WIRID SEBELUM DAN SESUDAH MAGHRIB 
Bacalah: 

1. Wirdul Latif dari Imam Al-Haddad ATAU 

2. Ratib dari Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ATAU 
3. Ratibul Haddad 


WIRDUL LATIF DARI IMAM AL-HADDAD: 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 

2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 

4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (3 x) 

(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh (fajar): 
Dari kejahatan makhluk-Nya: 
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul (talinya): 
Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” (3 x) 

(Surah Al-Falag (113), Ayat 1-5) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia: 

2 Raja (atau Penguasa) manusia: 

3 Sembahan manusia: 

4 Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi: 

5 Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia: 

6 Dari (golongan) jin dan manusia.” (3x) 

(Surah An-Nas (114), Ayat 1-6| 














- 


O oa TE Eh Ea pala KAS Susi 


O 2 SAS AA UAS Ki Ia 


, be Peran rae Mp 

AA “ G 3. an 4 #8 AI 2s XP 35 Fl - 
“Sg meat s2. 2 

KAI, @6 ben am aa 


el (AO ic 523 EnE3 PNG OA G 


an) “7 AN ag 3 SI Ga 
OLO0RE WS 

(3 SEN OEAN Ga pala Gaal AN B1 
Ia Chat en ASI ya Je Sei Ian Bar 
OA Ng & Gas JAN laa Il is 


# 


all PN Na: 





AYAAA Sb1 der) ajaaa bh 
WM LIAT) Oyajal B5 ga € 
N- MobLidr Dag ajaaa Y 








& 





Ana Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan 





setan, dan aku berlindung (pula) kepada Engkau dari kehadirannya. 
(3x) (Surah Al-Mu'minun (23), Ayat 97-98|) 


“Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakanmu secara 
main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” 
Sungguh Maha Tinggi Allah, Penguasa yang hakiki. Tidak ada 
Tuhan selain Dia, Tuhan Arsy Yang Mulia. Dan barang siapa yang 
menyembah Tuhan selain Allah, padahal tak ada suatu dalil (bukti) 
pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di 
tangan Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tak 
akan beruntung. Dan katakanlah, “Tuhan, ampuni dan sayangilah 
(kami), karena sesungguhnya Engkau adalah yang paling 
penyayang”. (Surah Al-Mw'minun (23), Ayat 115-118J) 


Maka bertasbihlah kamu kepada Allah di sore dan pagi 
hari. Bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, di waktu petang 
maupun tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati 
dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan 
bumi setelah mati. Dan demikianlah kamu kelak akan dikeluarkan 
(dari kubur). (Surah Al-Rum (30), Ayat 17-19| 


& Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui dari setan yang terkutuk. (3 x) 


Sekiranya Kami turunkan Al-Gura'an ini keatas sebuah gunung, 
niscaya kamu akan melihatnya tertunduk dan terpecah belah 
karena takut kepada Allah. Itulah perumpamaan-perumpamaan 
yang Kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Dia lah 
Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata. Dia Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Dia 
lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maharaja, Yang Maha Suci, 
Pemberi keselamatan dan keamanan, Maha Memelihara, Maha 











sei of US Ye mala Gap 
“0 Kay Uta ia 1@ 


(ENG) Pang Ha ae OI Al on Ssi 
BAN His HA Ga 
(ENG) pal ea Aa 

SE SG Ka Ola SIA AI HN 
(696) 2535 GA 33 Ya SE, Ke 
BEA Bp IA LEG BUMN YAN 
aa da AN TA At Naas 2, 
Tan DP ora ba Sh aan 

LAN Ag AA BG KE Ga S3 dh KA 


2 


(ES) 


R 
R 





Mt oLT OA) hal ara 
VA OUT ATV) OLa 3332 € 











& 

P poasa Maha Kuasa, Maha Memiliki segala keagungan. Maha Suci 
Allah dari segala yang mereka persekutukan. Dia lah Allah Yang 
Menciptakan, Mengadakan dan Membentuk. Bagi-Nya Asmaul 
Husna (nama-nama yang paling indah). Bertasbih kepada-Nya 
segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. (Surah Al-Hashr (59), Ayat 21-24| 


“Keselamatan (Kami limpahkan) bagi Nuh di seluruh alam.” 
Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang 
berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba 
Kami yang beriman. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 79-81) 


Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
dari kejahatan yang telah Allah ciptakan. (3 x) 

Dengan nama Allah yang dengan nama itu tak akan ada segala 
sesuatu yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit, 
dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 x) 

Ya Allah. Sesungguhnya kulewatkan sore hari ini dalam 
kenikmatan, kesehatan, dan tirai perlindungan-Mu, maka 
sempurnakanlah kenikmatan, kesehatan, dan tirai per- 
lindungan yang telah Engkau berikan kepadaku ini, di dunia 
maupun di akhirat. (3x) 

Ya Allah. Kulewatkan sore ini dengan menjadikan-Mu sebagai 
saksi, pemikul arsy-Mu, para malaikat-Mu dan seluruh 
makhluk-Mu sebagai saksi bahwasanya Engkau adalah Allah, 
tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Mu. Dan sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Mu. (4x) 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang 
menyamai nikmat-nikmat-Nya dan yang mencukupi tambahan- 
Nya. (3x) 














h D. 
#3 KANAN ANA ENG Sian 0 
(GE) Agama MPASI #3 all 
KE AN Ga sabang ia DUA G3 ah San 53 

(S8) S3 TA Ag 13 
SA 3 as Ep AYI AI gasp 
(K5) “md 
(138) da en 2 Ay yA Unga Ja LN P3 
Fa Ia WAT LA Saad Ia SSL II AI 3 


FA 


ES 11 Ui Tertanken) 
Can ja paska 


z 


3S : JB ae 3 AE Onan ol 


BEE DK Us 








MA TA) BB ajaaa 








& 

53 Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung, kufur kepada 
berhala-berhala dan thaghut (setan), dan berpegang teguh 
pada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 x) 

Aku ridho (rela) bahwa Allah adalah Tuhan-ku, Islam adalah 
agamaku, dan Muhammad saw adalah Nabi yang diutus 
kepadaku. (3 x) 


Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Tiada Tuhan selain Dia. 
Kepada-Nya lah aku bertawakal (berserah diri). Dan Dia-lah Tuhan 
pemilik asry yang agung. (7 x) (Surah Al-Tawbah (9), Ayat 129) 


Ya Allah. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan 
kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. (10x) 
Ya Allah. Aku mohon kepada-Mu kebaikan tak terduga dan 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang datang dengan 
tiba-tiba. 

Ya Allah. Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. 
Telah Kau ciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu dan aku terikat 
dalam perjanjian dengan-Mu yang akan kupenuhi dengan 
segenap kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan yang telah kulakukan. Aku mengakui kenikmatan 
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kuakui pula dosaku, 
maka ampunilah aku, karena tak ada yang bisa mengampuni 
dosa, kecuali Engkau. 

Ya Allah. Engkau lah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. 
Kepada-Mu aku bertawakal. Dan Engkau adalah Tuhan pemilik 
arsy yang agung. 

Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia 
kehendaki niscaya tak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan 
melainkan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 














SI Cam ji Ia B3 
ala biro GE Tanah asi 


Pan Kala 


Ielagi 3g bla 
AI sai Jali, AS GE 


JA Ga On SA ag Gl Ga Be AG 
Ia 35 Aa SAN Ga Os GG. 
Jen ga ae 
Aya gu ali ya 


so pepe LAIN ja SL 


GL. 2. 


z 


kari - 
S3) are 


Bt 


35 3 A5 S0 3 oi Ia Gb 
ni Sasa Honda 


o & 


Ini Been ah, Gain Eh 











& NG 

sg Aku menyadari bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu dan segala sesuatu terliput dalam pengetahuan 
Allah. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan diriku dan dari kejahatan segala sesuatu yang melata 
di bumi yang ada dalam kekuasaan-Mu. Sungguh Tuhanku 
berada di jalan yang lurus (dalam hal kebenaran dan keadilan). 


Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang terus menerus mengurus 
makhluk-Nya. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, 
dan dari siksa-Mu aku berlindung. Bereskanlah segala 
urusanku, dan jangan Engkau pasrahkan aku kepada diriku 
sendiri walau sekejap mata. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kegundahan dan kesedihan dan aku berlindung kepada-Mu 
dari ketidakberdayaan dan kemalasan, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir (bakhil), dan dari 
lilitan hutang dan penindasan seseorang. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kesela- 
matan di dunia dan akhirat. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu pengam- 
punan dan perlindungan serta penjagaan yang abadi dalam 


agama, dunia, keluarga dan hartaku. 


Ya Allah. Tutuplah aib-aibku dan hilangkanlah rasa takutku. 


Ya Allah. Jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari 
kiri, dari atas dan lindungilah aku dengan keagungan-Mu dari 
muslihat yang hendak membinasanku dari bawah. 


Ya Allah. Engkau telah menciptakan aku, Engkau memberi 
petunjuk kepadaku, Engkau memberi makan dan minum 
kepadaku, Engkau mematikan dan menghidupkan aku 
(kembali), dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 








CA 215 15 





2 1) 
5 PIA IS Sep @IANI 2a3 catat 


Wol la Sep cela dy AE Dl To AE ES yaa 
DAS pal ja S5 3 Haa M3 Kata 

S3 Ong CE Bag MEN Do Cikal Oo TI 
jam OA SA Oke, 

Sinar Dak. Bea 


is Una 


Pap Pa pepe rOnaaata 
Madan La pa: Pap ta 


an JR Ka Pai sa kan 3 ui 
KAN ai, KN ab al K3 Y 3555 
Kak 

33 etandi SP MEI SAE s2 dl Setan 
(USG) LS 31523 a52 

Khai SP) MIS SAE 20 penbiad! AU Gua 








(BB) SLS SIKa3 a31E K3 








& 

NN Kami, sore ini, berada dalam fitrah (kemurnian) Islam, dalam 
kalimat ikhlas, dan dalam agama Nabi kami Muhammad saw, 
juga dalam agama leluhur kami Ibrahim yang lurus dan penuh 
penyerahan diri. Dan bukanlah beliau dari golongan orang- 
orang yang musyrik (mempersekutukan Allah). 


Ya Allah. Dengan-Mu kulewatkan waktu sore dan pagiku. 
Karena-Mu kami hidup dan mati. Kepada-Mu kami bertawakal, 
dan kepada-Mu kami akan dikembalikan. 


Sore ini kami dan seluruh kerajaan adalah milik Allah. Segala 
puji bagi Allah Tuhan alam semesta. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
yang terkandung dalam malam ini, berikut kejayaan, 
pertolongan, cahaya petunjuk, keberkahan maupun 
hidayahnya. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
malam ini, dan kebaikan yang terdapat di dalamnya, dan 
kebaikan yang terdapat pada sebelum dan sesudah hari ini. 
Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan malam ini, 
dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang 
terdapat pada sebelum dan sesudah hari ini. 


Ya Allah. Anugerah apa pun yang aku nikmati sore ini atau yang 
dinikmati siapa pun dari hamba-Mu, semua itu berasal dari-Mu 
yang Esa dan tak memiliki sekutu. Maka bagi-Mu segala puji 
dan bagi-Mu segala syukur atas semua itu. 


Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak jumlah 
makhluk-Nya, keridhoan-Nya, timbangan arsy-Nya dan 
sebanyak tinta untuk menulis ayat-ayat-Nya. (3 x) 


Maha Suci Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, Maha 
Suci Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, Maha Suci 
Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya diantara keduanya, Maha 
Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. (3 x) 








3 MA UN 








La SAS Ab Una el 3 HS La AE IA 


Ao OA 


Tea oa SAS Al Gee SI 8 5 
Batok 2 na ai 


BE sa meal aa dh 
Basama 


Sa 3g 


Cadas & 
Deputi gahana 1 
An dina Bag St da 


P3 


(ENG) Ha 33 Kat 3 sn Ea, Sem 











& 

5g Maha Suci Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, Maha 
Suci Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, Maha Suci 
Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara keduanya, Maha 
Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. 


Segala puji bagi Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, 
segala puji bagi Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, 
segala puji bagi Allah sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara 
keduanya, segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang Dia 
ciptakan. 


Tidak ada Tuhan selain Allah, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di 
langit, tidak ada Tuhan selain Allah sebanyak jumlah ciptaan- 
Nya di bumi, tidak ada Tuhan selain Allah sebanyak jumlah 
ciptaan-Nya di antara keduanya, tidak ada Tuhan selain Allah 
sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. 


Allah Maha Besar, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit, 
Allah Maha Besar sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi, Allah 
Maha Besar sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara keduanya, 
Allah Maha Besar sebanyak makhluk yang Dia ciptakan. 


Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung, sebanyak jumlah ciptaan-Nya di langit. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung sebanyak jumlah ciptaan-Nya di bumi. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung sebanyak jumlah ciptaan-Nya di antara 
keduanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah 
yang Maha Tinggi dan Maha Agung sebanyak makhluk yang 
Dia ciptakan. 


Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala puji dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak setiap zarrah seribu 
kali. (3x) 











& (7) 
Pb Ta, 


doll pc SIS LIL DO cd ale GL SAE 
(658) aa S3 F sat A23 NG 
sg aka LA GRAN Aja SI gal DU LI 
Ha) BE ny al Oi SS 2 
(535 SV) mon BIG Gina HA AA PARE 














sg Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad pembuka pintu rahmat Allah, sebanyak yang 
terdapat dalam ilmu Allah. Sholawat dan salam yang terus 
menerus bersama dengan keabadian kerajaan Allah. Juga 
kepada keluarga dan sahabatnya sebanyak setiap zarrah seribu 
kali. (3x) 

$$ Aku memohon pengampunan Allah yang tiada Tuhan selain 
Dia yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Yang Maha Hidup 
lagi Maha Mandiri, serta tak mati. Dan aku bertobat kepada- 
Nya. Tuhan, ampunilah aku. (27 x) 

s8 Aku memohon pengampunan Allah untuk semua pria dan 
wanita yang beriman. (27 x) 














Kaya lain ja gt go 
OI FI Li ap 2 : 
sa AO PO Kl 5 En ne 
Lari Idi Cal O Said BEI, XS IE 0 
pl sonbak AE Tebe Cai 1 sah sen 0 
OKO sala 
mela UAN Ga pel aa bu Gl 8 


- 
# 
33 


kasa Bgn de did & 


Is ja ah Ol is Ga 
Haa er 


DO LE GAN AIA, 


Peraih Kera SI Ga SIA e SUN 5 
Oof BE Ii yaaa SE 





AS KS Cemal GLS ale al Jl ons Ba AS yan 
dh Yg ke VG Ti Aa AI alan, Had Spy AAS Lia yPLI Aa Gp 
SUN lebay lead AL 0 

IV SI AN) El iga 











& 
Ear IB IMAM UMAR BIN ABDURRAHMAN AL-ATTAS! 


1 


2 
3 
4 
5 


R 
# 





Al-Fatihah ke hadirat Nabi, junjungan kami Muhammad saw 
beserta keluarganya. Aku berlindung kepada Allah dari setan 
yang terkutuk. 


Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam: 

Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

Pemilik hari pembalasan. 

Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan 
(pula jalan) mereka yang sesat. (Surah Al-Fatihah (1), Ayat 
1-7) 


Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. (3x) 

Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-9uran ini kepada 
sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah 
belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan- 
perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka 
berpikir. Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain Dia, Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-lah 
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang 
tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Raja Yang Maha 
Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, 
Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, 
Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa-apa 
yang mereka persekutukan. 


1 Dari pembesar keturunan Sayyidina Husein dari Al-Baalawi, Al-Habibil Kabir 
Umar bin Abdurrahman yang lahir pada tahun 992 H dan meninggal di Huraidoh 


pada tahun 1072 H. Semoga Allah merohmatinya dan magom beliau sampai 
sekarang masih menjadi tempat turunnya banyak rahmat 








(S3) PI RA Us 1 Ga el game 333 
(BI) AS Kb Is uui AN Sal Aye 
8 V3 NI isi bah Ha Fa Sa Pn “ 
(538) HI Ama ag sa 
3 IE Ip SE PATI OI 3 
(33) mad 
Kos) 2. AI yi Pt 3 
(ENG) 4 Ah US 5 al 3 duh abi Pu 3 
PA RTA ANA 
(BNE) A01 ja AI Gn GI IE lal aan 
(SSB) Haa OI Ie on AN Glaaa 
(C3) 31 dtg at TI AI Sd LA d1 


Wo HE MS MA IE CE G HS Wb G 
BU 3 Uda Anu 











Mt oLI OA) AA 








& 

5 Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Mem- 
bentuk rupa, Yang Mempunyai nama-nama yang paling baik. 
Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(Surah Al-Hasyr (59), Ayat 21-24) 


Aku berlindung kepada Allah, Yang Maha Mendengar, Yang 
Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. (3 x). 

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
(Al-Our'an) dari kejahatan seluruh makhluk-Nya. (3 x). 
Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak 
ada yang dapat membahayakan (memberikan mudharat) 
sesuatu pun, baik yang di bumi maupun di langit. Dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3x) 

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. (10x) 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. (3x) 

Dengan menyebut nama Allah, kami membentengi (berperisai) 
berlindung dengan Allah. Dengan nama Allah, kami bertawakal 
kepada Allah. (3 x) 

Dengan menyebut nama Allah: kami beriman kepada Allah. 
Dan barangsiapa beriman kepada Allah, ia tidak akan merasa 
takut. (3x) 

Maha Suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha Suci Allah, Maha 
Agung Allah (3 x) 

Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah Yang 
Maha Agung. (3x) 

MahasSuci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan (yang 
berhak disembah) selain Allah, dan Allah Maha Besar. (4 x) 
Wahai Dzat Yang Maha Belas Kasih kepada makhluk-Nya. 
Wahai Dzat Yang mengetahui makhluk-Nya. Wahai Dzat Yang 
memperhatikan makhluk-Nya. Kasihanilah kami, wahai Dzat 
Yang Maha Belas Kasih, Yang Mengetahui, Yang Memperhatikan 


(3x) 














& (9 
P sgadnsat Bee asag sega 


(636) sia Bi 

(agan ad 

Ag dg SI G3 MN Jar 

(85) JS 3 Ip AI Kanaan 

(A8) din ae Ja HN ora BJ Ai Li 
Ig AE J2 2G aa G ja 

(733 M) abi Ja 3 
(B36) A1 IL 536 


(G8) SEN jas Ip GH G & 
na 3 Bea 
Bee er as KU Ga 
Padma UE Utbsi si tu ol 

PETA MEA ti be PAN Gr GT ae ai 
KS ada sa teri aa uh ea Ssh 


“4g Ka asi 


- 





KAS CAN Ani da) lang 














sg Wahai Dzat Yang belas kasih-Nya tidak terbatas,. Kasihanilah 
kami dalam setiap hal yang Engkau tentukan. Sesungguhnya 
Engkau yang sangat ramah yang tak pernah henti. Oleh karena 
itu, kasihanilah kami dan segenap kaum muslimin. (3 x) 

$g Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah. (40 x) 


Muhammad utusan Allah, sholawat dan salam atas nya dan 
keluarganya. 


£ Cukuplah Allah bagi kami dan Dia lah sebaik-baiknya pelindung. 
(7x) 

& Ya Allah. Limpahkanlah rahmat atas Muhammad. Ya Allah. 
Limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas Muhammad. (10x) 
Ya Allah. Limpahkanlah rahmat atas Muhammad. Ya Tuhan. 
Limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas Muhammad. 
Aku memohon ampun kepada-Mu ya Allah. (11x) 
Kami memohon tobat kepada-Mu ya Allah. (3 x) 
Ya Allah, ya Allah, ya Allah melalui itu (kebaikan Allah), mohon 
rahmat-Mu agar kami diwafatkan dalam keadaan husnul 
khatimah (akhir yang baik). (3x) 


(Mereka berdoa), “Ampuni kami ya Tuhan kami. Dan kepada 
Engkaulah tempat kami kembali.” Allah tidak membebaniseseorang, 
melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala 
(dari kebajikan) yang di usahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. Mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, 
Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. 
Ya Tuhan kami, jangan lah Engkau bebankan kepada kami dengan 
beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang- 
orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah kami maaf, 
ampunilah kami, dan rahmati kami. Engkau penolong kami, maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 285-286) 











TN 
23 
Ag 3 


Palu 


KB cai 35 Basi V3 Van 33 da 


Ne 


3 Pt 5 4333 3G 4 wwe Arr call dar » 
8 A33 “rr Soto Klg AN 3 1053 


KEB AN kaja Ia UE AI, cg 23 
A63 Hal, j3 Bip BOR ka EU, 
pe Filhan 
sae yA Y, AN ah Bi 
Dg 23 PP: PARA aa Pat SENI Gaga kar d5 
SEA SEA Kas BEA 9333 333 a53) Lg 
at en 3 SE an KAN ad 
Ken asih ng pa AN RN 


Pa art 


SI Hee WS Un bana hd KAN 
35 aa JA IE 3 FE Sen ABI oa 

3 Al J5 ee AN aa op db ai Bi 
Aja LA al Jb ba Ya do Ka 
HE 5 Ja Is Ng sa 


Usai Sy ds wan AI 35 muagdl Pai 











JA 
Kemudian membaca: 


Al-Fatihah kami tujukan untuk ruh junjungan kami, kekasih 
kami, pemberi syafaat kami, Rasul (utusan) Allah Muhammad bin 
Abdullah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan 
kepadanya, keluarga, sahabat, para istri dan keturunannya. 
Semoga Allah mengangkat derajat mereka di surga dan memberi 
manfaat kepada kami dengan rahasia mereka, cahaya, ilmu 
mereka, dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan semoga 
Allah menjadikan kami termasuk dari golongan mereka dan 
menganugerahi kami kecintaan kepada mereka, dan mewafatkan 
kami atas agama mereka dan membangkitkan kami (di mahsyar) 
dalam rombongan mereka dalam kebaikan, kelembutan dan 
keselamatan. (dengan rahasianya Al-Fatihah) 


Al-Fatihah ditujukan untuk ruh junjungan kami Al Muhajir 
Ahmad bin Isa yang telah kembali ke Allah, dan pada ruh junjunan 
kami, guru agung kami, Al-Fagih Al-Mugaddam Muhammad 
bin Ali Ba Alawi dan akar silsilahnya (leluhur) dan cabang- 
cabangnya (keturunan), dan semua junjungan kami yang mulia 
di antara keturunan Ba Alawi, nenek moyang mereka keturunan 
mereka dan semua yang memiliki hak atas mereka, agar Allah 
dapat memaafkan mereka dan tunjukkan rahmat pada mereka, 
tingkatkan kedudukan derajat mereka di Surga. Dan semoga 
kiranya Allah memberikan manfaat kepada kami dari rahasia 
mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam urusan agama, 
dunia, dan akhirat. |Al-Fatihah| 


Al-Fatihah ditujukan untuk ruh pemimpin kami, kekasih 
kami yang membawa keberkahan kepada kami, penyusun Ratib, 
Tiang Nafas-nafas spiritual, Al-Habib Umar bin Abdurahman 
bin Agil Al-Attas: dan atas ruh Syeikh Ali bin Abdullah Baras, 
dan atas ruh Al-Habib Abdurrahman bin Agil Al-Attas: dan 
pada ruh Husain bin Umar Al-Attas dan saudara-saudaranya. 
Kemudian pada ruh Agil dan Abdullah dan Saleh bin Abdurahman 
Al-Attas: dan pada ruh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, 














Lem Ain LA gas Anda dp 
4d jas AI SI GRI sea Ip 9353 
ka Air Santa Kg 53 apa3 

KAWAN AG ya! 3 Ie 


- 
s Ae 


2G ai AGAN» Taka ba -. raj 
Shake pe 5 adi sh 2 sat ah adan SRI 
8 S3 233 H3 TP 2 al S PA Ir 
iri Be) 8 110 3S ap asia Kak 4 en 
ran Ih 

SAN GOS Jpg daa P3 Jail SALA 
Je: “ SN FIK Aa Ir eri Be) 8 Wu, Us 
sa 3 tin, Kan Ea Walas G AS ( 
133 G3 USS 333 dn II as asin la 
Pa 2 Sih ih SU Ar & 
3 DEAR Ap aga Hp Oa V3 EL IL SY 
Ap ale AM G2 XP) GAN Bas : UI AN 
Kei (aa 








& 





F dan pada ruh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan leluhur 





serta keturunan mereka, dan pada semua orang yang memiliki 
hak atas mereka, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan 
merahmati mereka, dan meninggikan kedudukan derajat mereka 
di Surga, dan memberi manfaat kepada kami dengan rahasia 
mereka, cahaya, ilmu, dan pemberian-pemberian mereka dalam 
agama (kami), di dunia ini dan di akhirat . |Al-Fatihah| 


Al-Fatihah ditujukan untuk ruh para wali, para syuhada, para 
shalihin, para imam yang saleh, kemudian ditujukan pula untuk 
para arwah orang tua kami, para guru, dan semua orang yang 
memiliki hak atas mereka. 

Kemudian pada ruh penduduk negeri ini yang telah wafat 
dari kaum mukminin-mukminat dan muslimin-muslimat. Semoga 
Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, dan meng- 
angkat derajat mereka di Surga. Dan semoga Allah memberi 
manfaat kepada kami, dengan rahasia mereka, ilmu mereka, dan 
pemberian-pemberian mereka di dalam urusan agama, dunia, dan 


akhirat. (Al-Fatihah) 


Al-Fatihah untuk penerimaan dan penyelesaian dari setiap 
permohonan, keinginan, dan kesejahteraan dari urusan-urusan, 
lahir dan batin: dalam agama, di dunia ini dan akhirat, yang akan 
menangkal semua kejahatan dan mendatangkan semua kebaikan 
untuk kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk 
yang kami cintai, dan untuk para ulama (guru) terpelajar kami 
dalam agama, dengan rahmat dan kesejahteraan: dan dengan 
niat agar Allah menerangi hati dan jiwa kami, dengan tuntunan 
petunjuk, ketakwaan, kehormatan, dan kecukupan, dan agar kami 
diwafatkan dalam agama Islam, dan iman tanpa musibah atau 
ujian, (yaitu) dengan hak pemimpin dari putra-putra Adnan (Nabi 
Muhammad), dan atas setiap niat murni, dan atas kehormatan 
Nabi yang terhormat (Muhammad), semoga sholawat dan salam 
Allah atasnya dan para keluarganya. (Al-Fatihah). 











“Tg 
3 a 


SNN 

BU al GA LA PN YAN AN 
JIE ea Meong Ina A3 kan 
ai atia ai gal Taban Osul 5 Uye 
Jb Ol 333 G3 Lb al au KAS 
(SPM K3 LAN Il ata IS) 

In Ja GAN 3 aga Ie da Ja AN 
gina Pin ja GAN IA en 

ai Ana Lag eh ka Kk 


Fr 


sana Si Kala 35 'ya3 
Mn abi Baby BBS U) Hn 


PA 


Ken 3 2 Ka dah 
H Ip Bikes Ibu aaS 5 35 kikaa Ai 


daa GG 3 55 os G3 ea Ja usa OLS 
NN Ae 





K-) 


Ega jga KE ska 2 ta ic Peran 








JA 
Kemudian membaca: 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang layak 
atas karunia-karunia Allah, dan balasan atas kelebihan-Nya (yang 
berlimpah). Wahai Tuhan kami, milik-Mu semua puji sebagaimana 
layaknya keagungan wajah-Mu yang Maha Tinggi, dan Kekuasaan 
yang Maha Besar, Kemuliaan bagi Engkau: kami tidak dapat 
menghitung pujian kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang 
Engkau pujikan kepada diri-Mu sendiri: Segala puji bagi Engkau, 
sampai Engkau ridho, dan semua pujian untuk Engkau ketika 
Engkau ridho, dan semua pujian untuk Engkau setelah Engkau 
ridho. 


Ya Allah. Limpahkanlah sholawat dan salam atas junjungan 
kami Muhammad, di antara (generasi) pertama, dan limpahkanlah 
sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad di antara 
(generasi) terakhir: limpahkanlah sholawat dan salam atas 
junjungan kami Muhammad, setiap saat: dan limpahkanlah 
sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad, di kalangan 
penduduk langit sampai hari kiamat: limpahkanlah sholawat dan 
salam atas junjungan kami Muhammad, sampai Engkau mewarisi 
bumi dan siapapun yang ada di atasnya, dan Engkau adalah 
sebaik-baik pewaris 

Ya Allah. Sesungguhnya kami mencari perlindungan-Mu dan 
kami percayakan Engkau atas agama kami, diri kami, kekayaan 
(harta) kami dan keluarga kami, dan semua yang telah Engkau 
berikan kepada kami. 

Ya Allah. Tempatkanlah kami dan mereka dalam perlindungan 
Engkau, keselamatan Engkau, keamanan Engkau, dan tempat 
perlindungan Engkau, dari setan yang durhaka, dan setiap 
penguasa lalim (tiran) yang keras kepala, dan penindas mana pun, 
dan dari setiap penindas dan orang yang iri hati, dan kejahatan 
dari setiap penjahat. Sungguh, Engkau mampu melakukan semua 
hal. 

Ya Allah. Percantik kami dengan kesehatan dan kesejahteraan, 
dan sempurnakan kami dengan takwa dan istigomah, dan 
lindungi kami dari semua penyebab penyesalan: Engkau adalah 











& 1) 


ma Aa Na Sa an 
V3 5 Gap An gn gun 
50 ali Pi Gi 


“ 
- 











WAT OT APV) Olla 








& 

AP ontengar permohonan, dan demi kemuliaan dan keindahan- 
Mu, limpahkanlah sholawat dan salam atas junjungan kami, 
Muhammad, keluarganya, dan semua para sahabatnya, dan 
karuniakanlah kepada kami kesempurnaan dalam mengikuti 
beliau, lahir dan batin, Wahai Yang Maha Penyayang diantara para 
penyayang. Dengan karunia keutamaan: 

Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan 
dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan 
atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian 
alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 











NA Gal 3 Al an pLANU Ae LINI 
Hal 2g Ny AE AI Ga aaP GA As : LE 
LA sil nak perban aa 
BIO sie AO FO ai 5 
Gl bio 0 LA Sal Cal O Sm Nan aa 
“40 Gdlat Y, ada Is obi AE 5 ialah ra 

Ap Ng tu MALE Pepak Kana . 
Y) SIS AA Aa cai ($ 2 PB 3 tag — Aren 
Sa et OS sa : ai Gn kan 
2 ob es 2 Ha 
oke fe Dad 3 Aa 
Lamb asa kasa) 
8, “ €» 
AL IG HL ol R3 Ig eat 
aa BU ala N 3 Bp 
Ez, € 2 
Ah “23 3 at Ka 2 sad PA D 


203333 Yg Ye 











“- V ob) JEUN 3 yaa ) 
tee i5ikdr) TAN C 








& 


S RATIB YANG TERKENAL DARI IMAM ABDULLAH BIN 

ALWI AL-HADDAD 

(Pembacaan) Fatihah kehadirat Nabi Muhammad, semoga 
sholawat dan salam Allah atasnya dan para keluarganya, 

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. 

1 Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

2 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam: 

3 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

4 Pemilik hari pembalasan. 

5 Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

6 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

7 (Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke- 
padanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula 
jalan) mereka yang sesat. (Surah Al-Fatihah (1), Ayat 1-7) 

Allah. Tidak ada Tuhan, selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang 
terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa se 
izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa 
yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu 
apapun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya meliput langi dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Agung. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 255) 

Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau 
kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang 
perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki 
dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang 
diturunkan kepadanya (Al-0ur'an) dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orangyang beriman. Semua beriman kepada Allah, Malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya. (Dan mereka 
berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari Rasul- 
rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. 
Ampunilah kami, 














Tema 53 

bantu ensu 

ia yaa YES 5 Kiss 

dn ea Jah nd see 53 alus 
nkal OB Say paid SE Gs ena al 


SA INA daan Aa T & 
(BS) 253 NN AN 
(SB) BA dtg At YAI Tp aa LB dst RA 


(ENG) san 4 AI Ba 31 3 AAN Da 

(BYE) & SAN DAN SO) Ga 235 IE das U33 
(ES) ag ala Ja AN en Ada 
(G5) HE uji 5 Ia OLI al Ae 381 
IT PN aa Aa dit ea 
(CE) SIA Anandi 3g 2 UN 


PA ng AR 5 TB ia 20... 
(9G) Es ae5t003 Ko SIANG 3 ML Ws) 





KAA mu jaranan A 











& 

P Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.” 
Allah, tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, jangankan Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. 
Ya Tuhan kami, jangankan Engkau bebani kami dengan beban 
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangankan Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampuni kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, 
maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” Amiin 
(Surah Al-Bagarah (2), Ayat 284-286) 


£& Tidakada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan tiada 
sekutu apapun bagi-Nya. Bagi-Nya lah kerajaan (kekuasaan) 
dan bagi-Nya jualah puji dan syukur. Dia Yang menghidupkan 
dan Yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (3 x). 
Maha Suci Allah dan puji syukur bagi-Nya. Tiada Tuhan (yang 
berhak disembah) selain Allah. Allah Maha Besar. (3x) 
Maha Suci Allah dan puji syukur bagi-Nya, Maha Suci Allah 
yang Maha Agung. (3 x). 
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan terimalah tobat 
kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima tobat dan 
Maha Penyayang. (3 x). 
Ya Allah. Limpahkan sholawat kepada junjungan kami, Nabi 
Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam 
untuknya. (3x) 
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna 
dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya. (3 x) 
Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak 
ada yang dapat membahayakan (memberikan mudharat) 
sesuatu pun, baik yang di bumi maupun di langit. Dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3x) 
Kami ridho (rela) bertuhankan Allah, ridho menerima Islam 
(menjadi agama kami) dan kami ridho menerima Muhammad 
saw, sebagai Nabi kami. (3 x) 








TA 239 Ig 








(G3) A1 Ea SANG HA do LA Av es 
(698) LALE3 CBU A0 II ES SSI pia abu LT 
(BSE) Ko 36 GA aa UE AE 
(Le) SSL gp IE Epi ES IG yA 8G 
(GS) Gaal 55 AS Ina 5 ajh 
(630) Gaga BA ITO bea 5 
(536) HS la Hal 
(33 AR al HA GA SEE Gal Hb G 
(656) 
(5) GUSI ga dot BARET GEN S5 AKI 
(Fa SA) AI VII & 
13 833 73 ng AE AI In AN Jaa KS 
bab Ga aa ae JA gg JAN 633 B3 


0 04 


33 ep Jl okeh Ian Eh Gatal 


Pa 
0 | 2 





(SI) BA LA Ipiio (GAME) Let 4 











& 5 
sg Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, segala 


R 





kebaikan dan keburukan atas kehendak Allah. (3 x) 

Kami beriman kepada Allah dan mengimani (kepastian 
datangnya) hari akhir. Kami bertobat kepada Allah lahir dan 
batin. (3 x): 

Wahai Tuhan kami, maafkanlah kami dan hapuskanlah segala 
dosa yang ada pada kami. (3x) 

Ya Allah, Tuhan pemilik kebesaran dan karunia, wafatkanlah 
kami dalam keadaan (memeluk) Islam. (7 x) 

Ya Allah Yang Maha Kuat, Ya Allah Yang Maha Gagah cegahlah 
kejahatan orang-orang dhalim. (3 x). 

Semoga Allah memperbaiki urusan kaum Muslimin dan 
menyingkirkan kejahatan kaum penggangu. (3 x) 

Ya Allah Yang Maha Tinggi, Ya Allah Yang Maha Besar, Ya Allah 
Yang Maha Mengetahui, Ya Allah Yang Maha Kuasa, Ya Allah 
Yang Maha Mendengar, Ya Allah Yang Maha Melihat, Ya Allah 
Yang Maha Halus, Ya Allah Yang Maha Mengamati. (3x) 

Wahai (Allah) Penghalau kegelisahan (kegundahan), wahai 
Penghilang kesedihan (kesusahan), wahai Yang mengampuni 


dan mengasihi hamba-Nya. (3 x) 

Aku memohon ampun kepada Allah, Tuhan segenap ciptaan, 
aku memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. (4 
x). 
Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah (50 x): 


Muhammad Rasulullah, sholawat dan salam Allah atasnya 


dan keluarganya, Allah memuliakan dan menjunjungnya, 
mengagungkan dan membesarkannya dan Allah telah meridhoi 
semua ahli baitnya yang disucikan dan sahabat-sahabatnya 
yang mendapat petunjuk dengan benar, dan semua orang yang 
mengikuti jejaknya dengan kebajikan hingga hari kiamat. 


1 Asal katanya |» kemudian dihapus untuk mengikuti lafadz &-Y! 











2 o£ Tia TA - 0 23 Ta: 4 os o SA 
sana JA 4253 Ae salon ag AU an uya aa 


P3 


Agoes op KAL AI Il Pa Tana Cah dls 
EA Iya Peng LA 3 pin alan AMI G1 402333 





IL OTG) Ge SENI N 
V0 SLTA NY) dial ana € 
HL OLI) WE ian Y 











& 
Pangan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 
2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 
4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (3 x) 
(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh (fajar): 
Dari kejahatan makhluk-Nya: 
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meng- 
hembus pada buhul-buhul (talinya): 
Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” 

(Surah Al-Falag (113), Ayat 1-5) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia: 

2 Raja (atau Penguasa) manusia: 

3 Sembahan manusia: 

4 Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi: 

5 Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia: 

6 Dari (golongan) jin dan manusia.” 

(Surah An-Nas (114), Ayat 1-6J 


Al-Fatihah atas ruh junjungan, kekasih, dan pemberi syafaat 
kami, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para 
sahabatnya, istri-istrinya, kerabat-kerabatnya, dan ahli bait 
nya, dan atas ruh junjungan kami Al Muhajir Ahmad bin Isa dan 
akar silsilahnya (leluhur) dan cabang-cabangnya (keturunan) 
beliau, semoga Allah meninggikan derajat mereka di Surga dan 
meningkatkan pahala mereka 











LA GO 


3 cp Uang wa ai, mean H3 


area 


07 


3 Aa PG Ya a53 ja Kls 
KASI SANG AG sol 


panik ABI 3 ye sna & Tah KAI 


ine Ta pan Sets: Aa Ha Jas 
Rar al EP ja WS Ken 2 Kat 


4 


ran sh WI Be) 8 (aa 20 3S 


Pri Ipa USS. ker 3 Is KAI 
penganan hape ina) 


(aa Pan ana BAY ni Ia R53 C3 


Da Ed C3 uda 303 ap Cerah Pe 
ran Sh CAN ge 3 2 Aga AP 


- 


3 33 SI LS Kana oa 21 KAI 
ne3 XS Gps 9 AN 2 Sha sa 2383 
A 8 Sa aa 2 2 (15335 AA SAN 
Up WEE HS H3 PN Ia R3 














2 serta melindungi kami dengan kedudukan mereka, dan Dia 
menghujani kami dengan berkah-berkah, rahasia-rahasia 
(spiritual), cahaya-cahaya, ilmu pengetahuan, dan pemberian- 
pemberian mereka dalam agama (kami) di dunia dan di akhirat. 
(Al-Fatihah) 


Al-Fatihah atas ruh guru kami yang agung, Al-Fagih Al- 
Mugaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi dan akar silsilahnya 
(leluhur) dan cabang cabangnya (keturunan) beliau, dan semua 
pemimpin kita yang mulia dari para keturunan Ba “Alawi, semoga 
Allah meninggikan derajat mereka di Surga dan meningkatkan 
pahala mereka, dan melipat gandakan kebaikan mereka, serta 
melindungi kami dengan kedudukan mereka, dan Dia menghujani 
kami dengan berkah-berkah, rahasia-rahasia (spiritual), cahaya- 
cahaya, ilmu pengetahuan, dan pemberian-pemberian mereka 
dalam agama (kami) di dunia dan di akhirat. (Al-Fatihah) 


Al-Fatihah kepada ruh-ruh (arwah) para pemuka sufi mulia 
kami di mana pun mereka berada dan di mana pun menetapnya 
arwah mereka, di timur atau barat, semoga Allah meninggikan 
derajat mereka di Surga dan meningkatkan pahala mereka, serta 
melindungi kami dengan kedudukan mereka, dan Dia menghujani 
kami dengan berkah-berkah, rahasia-rahasia (spiritual), cahaya- 
cahaya, ilmu pengetahuan, dan pemberian-pemberian mereka 
dalam agama (kami) di dunia dan di akhirat. |Al-Fatihah| 


Al-Fatihah atas ruh junjungan kami dan penyusun Ratib, 
sumber bimbingan dan penolong spiritual bagi para hamba dan 
bangsa-bangsa, (yang dicintai) Al-Habib Abdullah bin Alawi bin 
Muhammad al-Haddad dan akar silsilahnya (leluhur) dan cabang- 
cabangnya (keturunan) beliau, semoga Allah meninggikan 
derajat mereka di Surga dan meningkatkan pahala mereka, serta 
melindungi kami dengan kedudukan mereka, dan Dia menghujani 











3 
RN Par tp Ha KIE S5 ap Vai) 
KAI IG BAG pal 3 RA, Ke 
Waka SELAN Ml ale A6 ci dl Bai 
2d js olga, ANE ea 9333 (pil 3 Eta 
Opal at dls SAAT ASN) Ad) TA ja sad 
5 KO AI AN Ol opal pp JI KRUAG Siak 
SE BSA JA HA Saba SS 
Hae Kala da3 ai 3 Hip sa IA 
PI Aa 3 Aa Uning dana KE San 


BKN In Se NA Ia Oa Gaah 
ad alga Kena Ea yaa B3 REA 35 
Ke hh GS KIE la dis Al 93 
jas Ip AG HA j3 BUS sen 3 HN 


- 


- 


PN Na Ae AT TA sk 5. BA gw brg 
Las. 9 19 aa AN Io AA Layan) aa 
3 3 Ha Ge 03 0, In Ion na z1 Aan 2 
Hlaaa 3 SU La Sang ooh aa KENA 33 Aang 
- Le Pa TK UR Una 2 AT 00 Da star 
Wabua ya Ip 3255 WI DLS, Ml GI GI xx 


- 


“1 








- 








& 

Em dengan berkah-berkah, rahasia-rahasia (spiritual), cahaya- 
cahaya, ilmu pengetahuan, dan pemberian-pemberian mereka 
dalam agama (kami) di dunia dan di akhirat. |Al-Fatihah| 

Al-Fatihah atas arwah semua hamba-hamba Allah yang 
saleh dan orang tua kami, dan para guru kami dalam agama, 
dan mereka yang memiliki hak atas kami: dan orang-orang yang 
telah meninggal dari negeri ini: dari semua orang yang beriman 
(percaya) bahwa tidak ada Tuhan, selain Allah: Dan pada arwah 
orang-orang Muslim yang telah meninggal, dan mereka yang 
(masih) hidup, sampai hari pengadilan (kiamat), semoga Allah 
mengampuni mereka dan merahmati mereka, semoga Dia 
menghilangkan kesulitan-kesulitan umat Islam dan menunjukkan 
belas kasih kepada mereka: dan menyembuhkan orang sakit, 
dan menyatukan mereka dengan bimbingan petunjuk, dan 
menanamkan kasih sayang (cinta) dalam hati-hati mereka, dan 
menjadikan yang terbaik di antara mereka untuk memimpin 
(memerintah) mereka, dan mengalihkan dari mereka yang 
terburuk di antara mereka, dan melindungi kami dan mereka 
dari kejahatan cobaan dan kesengsaraan, dan dari para pembuat 
kejahatan dan pelanggaran dari dekat dan jauh: dan membuat 
keadaan hidup mereka mudah: dan mencurahkan hujan: dan 
memberi semua orang apa yang dia minta sesuai dengan apa yang 
diridhoi Allah. 

Allahdan Rasul-Nya, dan bahwa Diamengilhami (menyingkap- 
kan) kita dengan ilham (singkapan) kaum Arifin: dan bahwa 
Dia memberi kita akhir yang baik dan dia ridho kepada kami 
dalam kebaikan, kelembutan, dan keselamatan, dan (akhirnya 
Al-Fatihah) kami haturkan ke Hadirat Suci Nabi Muhammad, 
semoga sholawat dan salam Allah besertanya dan keluarganya 
(Al-Fatihah) 


Dan setelah membaca Fatihah, mengangkat tangan dan 
meminta apa pun yang di inginkan dan kemudian membaca: 


& Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon ke hadirat-Mu agar 
kami di anugerahkan ridho dan Surga-Mu dan kami berlindung 
kepada-Mu dari murka-Mu dan dari api neraka. (3x) 














25 Ips SIG ASI 
ME SEN UG AE TN ap Jah AN DEL 
(BS esa, 


tai AA 3 
o #&. Le ema 
-. 


ANA WN AT 2 K3 Ban ES AN GS 


- 


Gan Op ab AN Ie JAS Gina GE AM ara 


3305 
| 


(ENG) Ala 
AT Jep IE AN IS IKEA URL UEA is 


de GE AS SI La Hiasi Ol au 
(ESE) AE erik AN Gap AN Gap WN 


LG 0 -— (aa P3 Pn bat an an 
OSN S5 3 Ep IE pL9U Saad 
Pe ne Ba bea Una Mu una 
arab dan Tara di Y lagii 
Lao z S3 


A9 Ag KA Alb Eta cad yangg Sana la 


-- 


- 


alun GA) AMI GIS AA) 3S jAdL3 SI ah 


o- ar LA 303 @ ne & Pr) Ne te 8 - 
M5 C3 SS lp ibn Io Edang eka Jb Ca 
- Masi aa - 


- 


- 2 3 “2 o Ah, 2 Oa pi #8 Ta 
G3 DE pa S Ep SI AS La, An Tp 


A 
& 


Aa -. 
s AT PP -0 - Para na “ 2 
laa DI pls cetus GAN AI ala La Ipa 


A 


0.9. 23 #3» 03, yo. 3 3GE , To. 
sdah US, DS ega Ana BiiS JA alas 
. - .. AA AA - - 
“ - 











& 


a Akhir dari Ratib, yang berikut ini adalah tambahannya: 


£& Wahai Yang mengetahui segala rahasia kami, jangan Engkau 
ungkapkan rahasia (kesalahan-kesalahan) kami. Ampuni dan 
maafkan kami: dan bersamalah kami dimana pun kami berada. 
(3x) 
Semoga Allah membalas, atas kami, junjungan kami Muhammad, 
sholawat dan salam atasnya, dengan kebaikan. Semoga Allah 
membalas junjungan kami Muhammad, sholawat dan salam 
atasnya, yang berhak (pantas) baginya. (3 x) 
Semoga Allah membalas junjungan dan Nabi kami, Muhammad, 
Semoga sholawat dan salam Allah atasnya, keluarga dan 
sahabatnya, dengan pemberian yang paling istimewa yang 
telah diterima seorang Nabi dari ummatnya. 

& Ya Allah, ya Allah, ya Allah melalui itu (kebaikan Allah), mohon 
rahmat-Mu agar kami diwafatkan dalam keadaan husnul 
khatimah (akhir yang baik). (3x) 


Ini adalah agidah susunan Al Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran 

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dialah satu 
satunya tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwasanya 
junjungan kami Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, kami 
beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya begitu juga 
kepada kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, kami beriman kepada 
hari kemudian dan kepada takdir baik dan buruk-Nya. Maha 
benar Allah dan rasul-Nya, Maha Benar Allah dan rasul-Nya, aku 
beriman kepada Syariah dan membenarkan Syariah dan apabila 
aku berkata sesuatu yang bertentangan dengan ijma' maka aku 
nyatakan menarik perkataanku dan berlepas diri dari semua 
agama yang bertentangan dengan agama Islam 


Ya Allah, aku beriman terhadap apa yang Engkau ketahui 
itu benar di sisi-Mu dan aku berlepas diri dari apa yang Engkau 
ketahui itu batil di sisi-Mu, ambilah dari kami seluruhnya, dan 
janganlah Engkau menuntut kami akan rinciannya. 














Pe Sa ON) Op ma dee 
LA BN Aga ad hb Tana HANYA TN Ag 


5220 0 2 G3 


AE Maa SLB ta Gi ali ka Aa Na 
SEN 3G 3 TA SG sala H3 2 J3 Bikes 
ag lp la HA GA Te 33 f 

AS Uag d AT 33 GI Gan as iga 
Sh 2 pa Taj kanak 


-0 Pn 


Ai Pata 


an In AIO # ya 


ora 9 Oh la 


3 3 Sad 


Pepe 











& 

Pu mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan ku 
bertobat kepada-Nya (3 kali) aku menyesal dari segala macam 
keburukan 

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dialah satu-satunya 
tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwasanya junjungan 
kami Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, dan bahwasanya 
Isa adalah hamba Allah, rasul-Nya, anak dari hamba perempuan- 
Nya dan kalimat-Nya yang dilontarkan kepada Maryam serta ruh 
dari sisi-Nya, dan bahwasanya Surga itu benar adanya, neraka itu 
benar, semua yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Alihi Wasallam adalah benar, dan bahwasanya kebaikan dunia 
dan akhirat berada pada ketakwaan kepada Allah dan ketaatan 
pada-Nya dan bahwasanya keburukan dunia dan akhirat berada 
pada maksiat kepada-Nya dan pembangkangan terhadap-Nya 
dan bahwasanya hari kiamat itu akan tiba tanpa keraguan dan 
bahwasanya Allah akan membangkitkan siapa saja dari dalam 
kubur. 

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dialah satu- 
satunya tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya 
junjungan kami Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, tiada 
Tuhan selain Allah, aku habiskan dengan kalimat itu seluruh umur 
aku, tiada Tuhan selain Allah, aku masuk dengan kalimat itu ke 
dalam kubur aku, tiada Tuhan selain Allah, aku menyendiri dengan 
kalimat itu dalam kesendirian, tiada Tuhan selain Allah, aku 
berjumpa dengan kalimat itu kepada Tuhan, tiada Tuhan selain 
Allah sebelum segala sesuatu, tiada Tuhan selain Allah setelah 
segala sesuatu, tiada Tuhan selain Allah kekal Tuhan kami dan 
lenyap segala sesuatu, tiada Tuhan selain Allah, kami memohon 
ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, kami memohon 
ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, kami memohon 
ampun kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, kami bertobat 
kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul 
utusan Allah Shallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam. 























WIRID 
DAN DOA YANG 
BERKAITAN 


DENGAN ISYA 














- 
s 


set ya an yua PAN 


1g 


Pan Pee Re NA 


3302 


Ge Gas AAA Ad YA) SA NT 
aa me 3 Op Jp Tki clan Tg IS 

5 KIT O sel YEN IT sad Ja DS 
Las SO ya H3 IMO mi AIO Imel 
Gaal bro 0 ii Seal Gak O Sets Bp 


“LD Gila Y5 aa ebkl RE 2 Sale Pati 


GoA God Go 


SI aa La 


sisi Opa NY, asu 5 1 aa : 
V3 Sh Sa aa 


2 
Y3 














& 
#— WIRID SETELAH SHOLAT ISYA 


WIRID IMAM ABU BAKAR BIN ABDURRAHMAN ASSEGAF 

(WIRID SAKRAN): 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

Ya Allah. Aku telah berlindung dengan benteng Allah: yang 
panjangnya adalah Masya Allah (kehendak Allah): kuncinya adalah 
la ilaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah): pintunya adalah 

Muhammadur Rasulullah saw (Muhammad adalah utusan Allah): 

atapnya adalah, Ia hawla wa la guwata illa billahil 'aliyyil' azhim 

(tidak ada daya dan kekuaatan melainkan dengan Allah Yang 

Maha Tinggi dan Maha Agung): Liputi (rangkul) kami dengan, 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

1 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, 

2 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

3 Pemilik hari pembalasan. 

4 Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

5 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

6 (Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada- 
nya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) 
mereka yang sesat. (Surah Al-Fatihah (1), Ayat 1-7) 

Dindingi dengan Tembok-Nya (Perlindungan), 

Dindingi dengan Tembok-Nya (Perlindungan), 

Dindingi dengan Tembok-Nya (Perlindungan), 


Dan Ayat Al-Our'an: 

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 














3 
3 3. 


Bs Na 3 ORG AA Aa php Wahh (age 383,353 


Ga uya 1 JAE Ip Ja 3 kan KI Tari 


£ —— 


NYA CP 333 uya 9 Ujakn j8 $ 

Aa Aa 5 Sia 

gal Node TAN Sita Bl 
Yg Daan Sa BLN S2 


Ta iB BEST En pe aa 
aa milan ds 


BPI 3 Si Ga is BM AA UN 
gua 3 obat NE Ia SEA BU Sya 2 
Long 3 33 KE Pn 236 coal 3 
HB tol J Se Ia ab adl 3 Sabah 
IST II HN se IE s5 
ed ga Ah 
Tn ip a33 Kana Jp ah 








LAN Gent 











Ayat ini akan melindungi kita sebagaimana para Malaikat 
telah melindungi kota Madinah Rasul - tanpa parit atau pagar - 
dari segala ketentuan yang ditentukan, dan bahaya ancaman yang 
diwaspadai dan dari segala kejahatan. 


Allah adalah perisai kami. (3 x) 


Melawan musuh kami dan musuh Allah, dari pilar arsy Allah 
sampai ke dasar bumi Allah: dengan seratus ribu ribu ribu dari: 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung 


Yang gabungannya tidak akan pernah putus dengan seratus 
ribu ribu ribu: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Yang bentengnya tidak 
akan pernah hancur dengan seratus ribu ribu ribu: Tidak ada 
daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan 
Maha Agung. 


Ya Allah. Jika sekiranya ada seseorang yang berkehendak 
berbuat keburukan terhadapku, baik dari golongan jin, manusia, 
binatang buas atau apa pun dari sisa ciptaan, dari kalangan umat 
manusia, dari iblis, penguasa atau pembisik jahat maka tolaklah 
pandangan mereka hingga terbalik, hati mereka menjadi ragu, 
dan jadikanlah usaha-usaha mereka sia-sia, binasakanlah mereka 
dari ujung kepala hingga ujung kaki, hingga tidak ada dataran 
yang dapat mereka tempuh dan tidak ada gunung yang dapat didaki 
dengan seratus ribu ribu ribu dari: Tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dan semoga sholawat dan salam Allah atas junjungan kami, 
Muhammad, dan atas keluarganya. 











MN PO oke Ubi Pa Da: 
OB Gxa 


AAS 333 Cha 233 IEEE Sae fea id £a 


Ga Dk 23 
& da JAS ASI cakil 3 2 og, An 2 
1 ae 5 SI 1 aa Na “132 Sa 
NE 13 Y5 JI EP cap Ng PEN 363 Pen 

seba Tp an 
NG 3 Eli Parit AN GAS ab 3 
Na ana de 3 SI RUN a 
aa Tar aU TE TN IA 2 salat J3 
MN ar 2 ab kesia SBL cl 3 
gai IE du 1 SNI St aa 1G “1322 1 
y aa Y5 TA TAI Ji 2 sala 363 ai 363 

baal! AI ah 


ag 





WAT OUT TV) ML 333 














Maha Suci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari 
apa yang mereka sifatkan (kesyirikan/penyekutuan mereka) dan 
kesejahteraan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seru sekalian alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 


Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 


WIRID IMAM AL- NAWAWI: 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
Dengan nama Allah, Allah Yang Maha Besar, aku mengucapkan 
(memohon perlindungan) atas diriku, atas agamaku, atas 
keluargaku, atas anak-anakku, atas hartaku, atas sahabat- 
sahabatku, atas agama mereka, dan atas harta mereka dengan 
seribu kali: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dengan nama Allah, Allah Yang Maha Besar, aku mengucapkan 
(memohon perlindungan) atas diriku, atas agamaku, atas 
keluargaku, atas anak-anakku, atas hartaku, atas sahabat- 
sahabatku, atas agama mereka, dan atas harta mereka dengan 
seribu ribu kali: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dengan nama Allah, Allah Yang Maha Besar, aku mengucapkan 
(memohon perlindungan) atas diriku, atas agamaku, atas 
keluargaku, atas anak-anakku, atas hartaku, atas sahabat- 
sahabatku, atas agama mereka, dan atas harta mereka dengan 
seribu ribu ribu kali: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 








"3 

sb 3 1 TE cb JG cb ja 3 cl 
md ga in 3 8 V3 JS 

3 Je Ea ag Kai Esp Ba ca 


- 


K-) 


Awas Ba at agen B3 3 
3 Ch Ipa 553 “god! 2 unns 5 A8 is 33 
sebal Al S5 


da tebar 


233 GS JA 283 ses Pee LAI 
Dea pet AN 


s0, 


xl £ 


- 














& p— 

Dengan nama Allah, dan dengan (pertolongan) Allah, dan 
dengan (rahmat) dari Allah, dan (segalanya diserahkan) kepada 
Allah, dan untuk Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 


Dengan nama Allah, (aku memohon perlindungan) atas 
agamaku dan atas diriku. Dengan nama Allah, (aku memohon 
perlindungan) atas hartaku, atas keluargaku, atas anak-anakku, 
dan atas sahabat-sahabatku. Dengan nama Allah, (aku memohon 
perlindungan) atas segala sesuatu yang Tuhanku berikan 
kepadaku. 


Dengan nama Allah, Tuhan yang menguasai tujuh lapis langit 
dan tujuh lapis bumi, dan Tuhan yang memiliki asry yang agung 


Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak ada segala 
sesuatu yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit. 
Dan dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (3 x) 


Dengan nama Allah - sebaik-baik nama di bumi dan di langit. 
Dengan nama Allah, aku memulai dan aku akhiri dengannya. Allah, 
Allah, Allah adalah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu. Allah, Allah, Allah dan tidak ada Tuhan, selain Dia. 
Allah, Allah, Allah Yang lebih perkasa, Yang lebih agung dan Yang 
lebih besar dari apa yang saya takuti dan hindari. (3 x) 


Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan diriku, dari kejahatan yang lain, dan dari kejahatan 
semua mahkluk yang diciptakan Tuhanku. Dengan-Mu, ya Allah, 
aku membentengi diriku dari semua itu. Dengan-Mu, ya Allah, aku 
menolak serangan mereka. Dengan-Mu, ya Allah, aku berlindung 
dari kejahatan-kejahatan mereka, dan aku mohon kepada-Mu agar 
menolak mereka. Dan aku haturkan (permohonan perlindungan 
itu) dihadapanku, dihadapan mereka serta di hadapan semua 
yang dibawah perlindunganku serta mereka yang ada dalam 
ingatanku. 














(SOLO A3 So wd 
Ita 3 S3 Fa Ha ami gP ON Jia 
3 Ws a53 uh Se WN da3 Sena: 155 
Sing (a Sa5 B3 Ia OI J3 dailE Ia it 

sa WS 

Sun Teh are ara sa gala aa 
Ips 

na 3 AG gia 


Ang SUS Dig Isis IS Ika Dpr 


ae Cb ola ol otak gl $ 5 OBAh 
Jaan ig S3 “ran Tag A3 sa 


z 


-. 


| tia biro S5 
SEA Ga HE ga GA Ga HI ga 
SA Ga AA pia SEA Se HI gas 
“Sp ia KENA Ceng Ip yaeatalN ya Aa) Ceng 





V4 SETAN) PE iga 











& 
Pangan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 
2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 
4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (3x) 
(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 

Dan hal yang sama (permohonan perlindungan) dari sebelah 
kananku dan sebelah kanan mereka, dan hal yang sama dari 
sebelah kiri dan sebelah kiri mereka, dan hal yang sama dari arah 
depanku dan arah depan mereka, dan hal yang sama pula dari 
arah belakangku dan arah belakang mereka, dan hal yang sama 
pula dari atasku dan atas mereka, dan hal yang sama pula dari 
bawahku dan bawah mereka, dan seperti itu pula yang meliputi 
aku dan meliputi mereka dan semua yang dapat kami lingkupi. 

Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon ke hadirat-Mu, untuk- 
ku dan untuk mereka, kebaikan-Mu yang tidak dapat dimiliki oleh 
selain-Mu. 

Ya Allah. Tempatkanlah aku dan mereka di bawah Perlindung- 
an dan Penjagaan Engkau: dalam golongan hamba-hamba-Mu, 
berada dalam tanggungan-Mu, di sisi-Mu, dalam keamanan- 
Mu, dalam amanah-Mu, di pihak-Mu, di dalam penjagaan-Mu, 
di sisi-Mu, ditutupi oleh tirai-Mu, dan diliputi kasih sayang-Mu 
dari kejahatan setan, kejahatan penguasa, kejahatan manusia, 
kejahatan bangsa jin, kejahatan para penjahat, kejahatan orang 
yang dengki, kejahatan binatang buas, kejahatan ular, kejahatan 
kalajengking, dan dari kejahatan setiap makhluk melata yang 
Engkau pegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di 
atas jalan yang lurus (dalam hal kebenaran dan keadilan). 

Cukuplah Tuhanku (sebagai pelindung) dari makhluk 
yang diciptakan-Nya. Cukuplah bagiku Allah sebagai Khalik 
dibandingkan para makhluk. Cukuplah bagiku Allah sebagai 
pemberi rezeki dibandingkan mereka yang diberi rezeki. 
Cukuplah bagiku Allah sebagai penutup aibku dibandingkan 
orang-orang ditutupi. Cukuplah bagiku Allah sebagai pembela 
dibandingkan orang-orang yang dibela. Cukuplah bagiku Allah 
Yang Maha Menundukkan dibandingkan orang-orang yang 
ditundukkan. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung yang 














AN gg Lana TT eang (ea PGA 3 

pa gs IS 3 

(6 Kebal 3533 3h3 ET IE vi H3 3 

yag Y gile 53 Or das sa Fa: 0) 

| CL inii & Ui O Dp Uta Eee sa 

sasa bi e3SI 

Ia JA J3 06 LOL bni 

(2) “@ aa yaa &5 yag 3 daa Yadi) 

dea ta3 Is aa ap 0 3 V3 II # 
“ da ban Ng due Ai 

KS 353 AUNB) aa GE Ia Aa Ja BA 2 
(GS) ala 23 (836) s1 33 (B3) 
BEA AP ega Soal 

2 Sh GA - PI IP TA dh 


SEN 33 ga js ) TP Tp SU sak 


3. 
90 AD 
Pra 


3G 





ALAN) SEA 
LOL SLTA) SAN 3 ga 
MA OLI AA) SI ian Y 











& 

FP enantiasa melindungi. Cukuplah bagiku Allah sebagai Penolong 
dan Dialah sebaik-baiknya pelindung. Cukuplah bagiku Allah 
sebagai pelindung dari semua makhluk-Nya. 

Sesungguhnya, pelindungku ialah Yang telah menurunkan 
Al Kitab (Al-Gur'an) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. 
(Surah Al-A'raf (7) Ayat 196) 

Dan apabila kamu membaca Al-Gur'an niscaya Kami adakan 
antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada 
kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dan Kami adakan 
tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar 
mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut 
Tuhanmu saja dalam Al-Gur'an, niscaya mereka berpaling ke 
belakang karena bencinya. (Surah Al-Isra '(17) Ayat 45-46| 

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: 
“Cukuplah Allah bagiku: tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada- 
Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan Yang memiliki arsy 
Yang Agung.” (7 x) (Surah Al-Taubah (9), Ayat 129| 

Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Yang 
Maha Tinggi dan Maha Agung. Sholawat dan salam atas junjungan 
kami Muhammad seorang Nabi yang ummi, keluarga dan para 
sahabatnya. 


& Kemudian pembaca meniup ringan tanpa meludah, 
di sebelah kanannya (3 x), di sebelah kirinya (3 x), di 
depannya (3 x), dan di belakangnya (3 x). 


Aku menyembunyikan diri di dalam khazanah 
bismillahirrohmannirrohim (dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang). Kuncinya adalah keyakinanku 
kepada Allah, pembukanya adalah laa haula walaa guwwata illa 
billah (tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah). Melalui 
Engkau, ya Allah. Aku pertahankan diriku atas apa yang aku 
mampu dan yang tidak aku mampu. Tidak ada kemampuan bagi 
seorang makhluk dibandingkan dengan kekuasaan Allah. 














P3 

A 
Owh 
KPA 


P1 1 kek 33 cah sal F3 Pant EL 5 355 
2 MI SAS 
SB G3) Lha A53 SPS LL Ga GG 
Ho NS Png Jane yaaa HS NE UE ss Paya Ya aa 
SSI 37 AN cg Aa se dl 3 
JAS 
te Pena 2 cu 
(Fa WOLO dna TI IL II SA sb 


Sd 


3 15353 SS Sha Hose 3 Oa V3 
«IN adl don 





td ) BUSI 3 ana | 














Cukuplah Allah bagiku, Allah sebaik-baik pelindung. Dengan 
kebaikan-kebaikan-Nya yang tersembunyi, dengan indahnya 
ciptaan Allah, dengan bagusnya tirai Allah, aku masuk di suaka 
Allah, dan aku memohon syafaat junjungan kami Rasulullah, aku 
membentengi diri dengan asma Allah, aku beriman kepada Allah, 
aku bertawakal kepada Allah, dan aku jadikan Allah penyelamat 
di waktu aku mendapat kesulitan. 


Ya Allah. Yang nama-Nya dicintai dan wajah-Nya sangat 
dirindukan, angkatlah rasa takut di hatiku. Engkau Yang Maha 
Perkasa (Pemenang) dan bukan yang dikalahkan. Semoga Allah 
melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami 
Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya semua. 
Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. 


Kemudian membaca: 

Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. (70 x) 
Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Surah Al-Ghafir (40), 
Ayat 44| (11x) 


JanganlupamembacaSurah As-Sajdah dan Tabarak (Al-Mulk). 
Membacanya setelah sholat Sunnah dua rakaat setelah sholat 
Isya lebih baik. 

















La SA EA aa SU GEA Ga Ba Ka 





2 


TRANS Aa KAN San Ia NN IN 


(DES 3 


Satar ga Ag pa Ai ps Lha ha M3 
2 ANT 3 Ela Gi 3 Oo KU 
INA Lang Io O Ona pi slah eh Ji had 
SA GO Opa (Si 5 Ba Head 
Kara Ga en as £ 
ee osn Ulas sai 


TE 


SA AA 


























Ya 
2 
Ya 
5 
& 
& 
& 
5 
£ 





 & GS 


S5 
Td 








PA 5. 


Aa Pe adam AM z5 ar 


KAA Mel SI Ga 
LS pp at SES GIS pai 
pan JO Spb H5 105 UG 
oo aksi una Alda 
25 ah al UT O s4e3 Ea KS ha 

PAPAN ajal tata ab sAbA 
PN ANA HS 153 Gal 
OI , 3 sarat die 33 HI Ja 3 
Ea KN MA 33 GT ASI 33 3 sih, 
(aa bana Bob AN 95 OA 
“5 Saya LGS II OS #01 Ga BI 
Sih elang HI 3 Ia Bi 6 

in Beng rp z: Ki, asa 
KLIK Us na en das Jati ah ab SO BSA 


Oi ea 2 Satin IN OoAE 














AIA 


aa ata 


MORAL 


REK 











hlok : Man SET EMS 

B3 0 G3 yA AN did 6 Ta 

Sa OI O Darat Si Hah aah Aa Aa J6 

Ga 3 Sao AS Ji Ns 

just aka HS ob O Ona SN, V3 ajaa aa) nan 
Say 4) 








Pa Na SAN Ga Sa. 











2 


re 
Sl Lox9 call Ip 
ag pa Ia Send ed ia 
bata oa pan aa JS al Oia 
Fc pi 0 JA TA 33 SR 2 ASI 
Ine Jaa asa pdl 


KET ea EN SA ea NN aa NN SAN 


(ES 3 


TE 


SA IA 




















1 obldrr) Ke II 3) yo 

















LIKE data 03125 pall O pall laa 2G 
P3 Uni Want 2G won Pa AI enggan 
era ah 3 so 1 
ES 2 Ga GUS Oa ah Asa 
AO yaaa Go BT IP KG 
pepe Ho Buda: ian 83 
pnya eye ia Aj G3 aa 
sma 02 saban 

Tan Ion eat Da al 

LEG TI AN Jak slh Oni Lai 
do Fa Oi. lp ngk ag 


- 
5 


sal Afokte “6 AN 5 Sab ol A Lea!) 
HS Oei le pena Jus dl KANG 
Oke sraiasyad use 
NU Ga 5 in ap AN Io d3 
dok 2 Ji SN 





Peta 3 Hg 


34 3 : pan 3 - 2 03 Pia, 





$ 
» 
. 
pa Cai 
Sania! 
'.) 











4 

) 
2 Pang 
Par 
HERE 


Ra PEMA  aaaa 


SARA 


£ 
Haw 
(an 











Agen SALA ia IN 





. ? 
2 ea 


Swag (yA Ziga a33 PS se 0 ya 
Is Hai ali 3 Ji Oni no GG 

Bp BS Ob SUS ta Ny Nara NG AN 
Ia Olah O Ona ah, AN 3 si 
GI LS AI sae Alli WI JB O Sans H3 | Ae 3d 
Ja aa Kare 2. 2 a- Saga UN 5 ES OI 25 38 
II GK Sl 2 JO DA ge oa 
JO pi pe Ia ba ab Ke GA LA 


z 


aa aa a Lengpara, Pl aa AA GA 


Te ya 33 il aa zat SI Ba PO ga 
OLM yaa Na 





Rn Aa GG 





& 





AG “Sa 


TE 


TA SA 





IoT) WI 3 




















BERENANG 


. 




















KAN 233 lina 163 


Pena 


3 Ken 5 Ba aka BN sea Badan Bp 


Ao & Dr 


IS uga ang AA HE ag IS gal 
EN pas 

Wakasela Gir SA Ian IS 
335 Dana ja MISS Ha HI 35 Ilis I 


ana Aa aka 
Hal kesal ISI ya V3 
Sa 2163 

3.02 3 kai 


2 erag Las 


£ Or ai 


1 dunia 
36 Nat, 
Ja Ag gi SA Gp . aa 
Sp YAI (omi ESA 5 RAN ai 5d jase 
Did bal Dig 1 KAP SA Mie gali 
A15 pp DAA 3 HN 
1 Bao pad na ia 
JA S1 etil bro 35 Ian Wislesi 














Do'a Sujud Tilawah dan Syukur: 


Ya Allah. Hanya pada-Mu aku bersujud dan hanya pada-Mu aku 
beriman dan hanya pada-Mu aku menyerahkan diri. Telah sujud 
wajahku kepada Dzat Yang menciptakan dan Yang membentuk 
dan Dzat Yang memperdengarkan dan memperlihatkan Maha 
Suci Allah sebaik-baik Dzat Yang menciptakan. 


Ya Allah. tulislah untukku dengan sujudku ini pahala di sisi- 
Mu, ampunilah dengannya dosaku, jadikanlah dia tabunganku 
di sisi-Mu, dan terimalah sujudku ini sebagaimana Engkau telah 
menerimanya dari hamba-Mu Dawud 


Jangan lupa adab dan doa-doa tidur. 
Doa untuk Tidur: 

Mengambil wudhu, datang ke tempat tidurnya, mengkibas 
(menghilangkan) debu-debunya, (3 x): berbaring di sisi kanannya, 
menghadap (arah) kiblat: dengan hati yang bersih murni, bebas 
dari tipu daya dan kedengkian, dan bertobat dengan penyesalan. 


Kemudian berdoa: 

Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku baringkan 
tubuhku dan dengan-Mu aku mengangkatnya (bangun), maka 
ampunilah dosaku. Ya Allah. Jika Engkau tahan ruhku (wafat), 
maka rahmatilah ia dan jika Engkau lepaskan kembali (hidup), 
maka peliharalah ia seperti pemeliharaan-Mu terhadap hamba- 
hambu-Mu yang saleh. 


Ya Allah. Selamatkanlah aku dari azab hukuman-Mu pada 
hari hamba-hamba-Mu dibangkitkan. Ya Allah. Demi menyebut 
nama-Mu aku hidup dan mati: Aku mencari perlindungan pada- 
Mu dari kejahatan pelaku kejahatan, dan dari setiap makhluk 
bergerak yang Engkau tarik ubun-ubunnya. Sesungguhnya, jalan 
Allah adalah satu-satunya jalan yang lurus: Engkau adalah Yang 
pertama (awal), 








a 
Tr Bag ang al Neh pat 
29 Par Kel Ela Fa Ds 3 33 ya Sada 

PS se BE GAN ps ega 

Bu di ab sih s2 TA A ag 

BE AE Ag BG WA BI SE, 

Melali Iss 


K aa AE N ga 
wUush 3 
na MA 

“ -.. 5 











WA O6TAN) AE AGAN 








& 

Pak ada yang datang sebelum Engkau, dan Engkau adalah Yang 
Terakhir, tidak ada yang akan datang setelah Engkau: Engkau 
adalah Yang Maha Tinggi dan tidak ada yang bisa melampaui 
Engkau dan Engkau adalah Yang paling dekat, tidak ada yang 
lebih dekat dari-Mu, selesaikanlah semua hutang-hutang kami, 
dan selamatkanlah kami dari kemiskinan. 


Ya Allah. Engkau menciptakan ruh (jiwa) ku, dan Engkau dapat 
mencabutnya: Engkau dapat menyebabkannya mati, dan Engkau 
bisa memberikannya kehidupan, jika Engkau harus mencabut- 
nya, maka maafkanlah, dan jika Engkau masih memberikannya 
kehidupan, maka peliharalah sebagaimana Engkau telah 
memelihara (jiwa-jiwa) dari hamba-hamba-Mu yang saleh. 


Ya Allah. Aku memohon Pengampunan dan Perlindungan 
Engkau, Ya Allah. Bangunkan aku di saat-saat yang baik menurut 
Engkau, gunakan aku untuk melakukan tindakan-tindakan 
terbaik untuk Engkau sehingga aku bisa menjadi dekat dengan- 
Mu dalam derajat (ku): jauhkanlah aku dari amarah-Mu. Ya Allah, 
aku memohon untuk Engkau menganugerahkanku (dari berkah- 
berkah-Mu), Aku memohon pengampunan-Mu, jadi maafkan 
aku: dan ketika aku memanggilmu, (maka tolong) jawablah 
panggilanku. 


Kemudian berdoa: 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 

2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 

4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” 

(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) 











OLI ma II sa 
SERA Gp gi Kb SN Sa 3 
CA Oya JAS 03 443133 kana JP Kep TA pa Iya 


aa SG WN NT 
SALA MRI DI Krn IA (rr) 2 Sa 
Gor Ta 2d GA Nya sah cad al 
Ap DAA uga LI. Jan INN 


3 Pata 


(GG) Iis Ea 











V0 co dar) GA 333 
HI obIA ME) Elia € 








& 
Pangan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh (fajar): 

2 Dari kejahatan makhluk-Nya: 

3 Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita: 

4 Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meng- 
hembus pada buhul-buhul (talinya): 

5 Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” 

(Surah Al-Falag (113), Ayat 1-5) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia: 

2 Raja (atau Penguasa) manusia: 

3 Sembahan manusia: 

4 Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi: 

5 Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia: 

6 Dari (golongan) jin dan manusia.” 

(Surah Al-Nas (114), Ayat 1-6) 


& Dan kedua telapak tangannya disatukan (tapi terbuka, 
menghadap atas): kemudian dia meniup telapak tangannya, 
dan menggosokkannya ke bagian mana pun dari tubuhnya 
yang dia bisa, mulai dari bagian atas kepalanya, menariknya 
ke wajahnya, dan turun ke bagian lain yang bisa dia raih dari 
tubuhnya (3 kali) 

Maha Suci Allah. (33 x) 

Segala Puji bagi-Mu. (33 x) 

Allah Maha Besar. (34x) 

Aku memohon pengampunan Allah, Yang Maha Agung: tidak 
ada Tuhan, selain Dia: Dia adalah Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku kembali kepada- 
Nya (dalam penyesalan). (3 x) 

Lalu meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya dan 
berdoa: 

Ya Allah. Selamatkanlah aku dari azab hukuman-Mu pada hari 
Engkau akan membangkitkan hamba-hamba-Mu (3 x), 








C4 279 














HL 061 1) 3 BET RA 











Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah: “Hai orang-orang kafir. 

2 Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

3 Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

4 Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 
sembah. 

5 Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 
aku sembah. 

6 Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” 

(Surah Al-Kafirun (109), Ayat 1-6) 


Jadikanlah akhir yang kamu ucapkan: 

Ya Allah. Aku menyerahkan jiwaku kepada-Mu, dan aku menyerah- 
kan urusan-urusanku kepada-Mu, dan aku mencari perlindungan 
pada-Mu, dengan penuh harap dan cemas terhadap-Mu, tidak 
ada perlindungan dan tidak ada keselamatan kecuali dari-Mu, 
aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan aku 
beriman kepada Nabi yang Engkau utus 











Tem P2 XS 263 
Kg asal Si ap au 3 2 
Ap usa! Si 3 2ayal 1 aa 
“dal s8 s3 ta YA Ka KE HI is 
BA 5 
Ea adab Mara 
GBU Osuoli 53 By JLN TE Ir 
Fs AI NE Tea ab aka Ip al US 


Mn ibanaa Amat Ai OS 


- 3g 
s z 


Ing dia 3 saga GEA 333 


2 263 

Ia 53 2 Ia Aya 
153 PEN KU 83 6 as gt PA 
3353 KLS A3 SLS EL za 653 ala 24 

Sa d3 3 ba SAN LAI 
JG JS g kana si PG Lela Si GI 
ya AG, ASI $ bs bla iis AI, A95 
SA YAA Sage PG Pa Up Lu 














DOA SHOLAT TASBIH 

Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk 
orang-orang yang memiliki petunjuk dan amal-amalnya orang- 
orang ahli yakin dan nasehat-nasehatnya ahli tobat dan kekuatan 
ahli sabar dan semangat orang-orang yang takut kepada-Mu dan 
permohonan orang-orang yang mencintai-Mu dan ibadahnya 
orang-orang yang menjaga dirinya dari orang yang haram serta 
pengetahuan orang-orang ahli ilmu sehingga aku takut kepada- 
Mu. 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rasa 
takut yang dapat menghalangiku dari berbuat maksiat sehingga 
aku beramal dengan ketaatan kepada-Mu dengan amalan yang 
menjadikan aku berhak meraih keridhoan-Mu sehingga aku 
mendapat nasihat-Mu dengan tobat serta takut dengan-Mu dan 
sehingga aku mengihklaskan nasihat dari-Mu karena kecintaanku 
kepada-Mu dan sehingga aku menyerahkan dariku kepada-Mu di 
dalam semua urusan karena baik sangkaanku kepada-Mu. Maha 
Suci wahat Dzat Yang Maha Menciptakan cahaya. Dan sholawat 
dan salam atas junjungan kami Muhammad serta keluarga. 


DOA UNTUK PERJALANAN 

Sebelum berangkat untuk bepergian, sebaiknya sholat dua 
rakaat. Dalam rakaat pertama membaca Surah al-Fatihah, diikuti 
oleh Surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua ia membaca Surah 
al-Fatihah, diikuti oleh Surah Al-Ikhlas. Setelah sholat, mengangkat 
tangan dan memohon kepada Allah dengan ketulusan mutlak dan 
niat yang benar, dengan mengatakan: 

Segala puji bagi Allah: Ya Allah. Limpahkan sholawat dan 
salam atas junjungan kami Muhammad beserta keluarganya, Ya 
Allah. Engkau adalah teman dalam perjalanan ini, dan Engkau 
yang kami titipkan memelihara keluarga, harta, anak-anak dan 
teman-teman kami, Lindungi kami dari semua jenis penyakit dan 
bencana, Ya Allah. Kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan 
kami untuk kebaikan dan ketakwaan dan perbuatan yang Engkau 
ridhoi. Ya Allah. Kami memohon kepada-Mu untuk melipat bagi 











KAS 33 NE G3 5 1 
as Ir an 1. oa Taun 


co 


ME Krir ad yha FN sa 

SES SU EL Ohh KA dasi ati 
sa Gaga SEA 03 SB ad Desa a 
SA ah 


Ha 
ak 


- 
K-) 


Ban adat das yaaa 
ag JA Saat aa Ubi LAS S6 
ya je Giat SI OLI Jln LA Abi ekaA AS 
sa BAR TS a33 dai HN ulang 

AL Sin Jai iba HAN Sa 
Na aka Wee 
ea rilpeny Sa aa 3 Oral 053 dia 











& 

Pam jarak bumi: dan untuk mempermudah perjalanan ini bagi 
kami, dan untuk menganugerahkan kami kesejahteraan dalam 
tubuh, agama, dan kekayaan kami: dan untuk menuntun kami 
mencapai tujuan kami, Ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu 
dari kesulitan-kesulitan dalam perjalanan ini, dan dari kembali 
ke tempat tinggal kami, dan melihat apa yang mungkin membuat 
kami sedih, dan pemandangan-pemandangan yang jahat (untuk 
kami), dan dari mendapati keluarga, kekayaan, anak-anak, dan 
teman-teman kami dalam kemalangan (dari kepulangan kami). 

Ya Allah. Tempatkan kami dan mereka dalam perlindungan- 
Mu dan jangan menahan nikmat-Mu bagi kami, dan jangan 
mengubah kami dan mereka dari (kondisi) kesehatan dan 
keselamatan yang telah Engkau berikan: dan semoga sholawat 
dan salam Allah tercurah kepada junjungan kami Muhammad, 
dan keluarganya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 


Doa ketika berniat untuk keluar dari pintu rumahnya: 

Dengan nama Allah: Aku berserah diri kepada Allah, dan 
tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu agar aku tidak tersesat atau disesatkan, 
atau merendahkan (diriku sendiri) atau dipermalukan, atau 
tergelincir atau tersandung, atau menindas atau tertindas, 
berperilaku bodoh atau diperlakukan bodoh. Ya Allah. Aku 
tidak meninggalkan (rumahku dalam keadaan) kehinaan, atau 
kesombongan, atau kemunafikan, atau mencari ketenaran, tetapi 
aku telah meninggalkan (rumah ku) karena takut akan hukuman- 
Mu, dan mencari keridhoan-Mu. Aku memohon kepada-Mu untuk 
melindungi aku dari api neraka, untuk memasukan aku ke Surga, 
dan untuk mengampuni dosa-dosa ku, karena tidak ada yang bisa 
mengampuni dosa, kecuali Engkau. 


Doa saat meninggalkan rumah, yang telah terbukti 
sebagai penjagaan: 

Dengan nama-Mu, wahai Allah. Kami telah berangkat, dan 
Engkau telah (membantu kami) dalam keberangkatan kami: Ya 
Allah. Beri kami keselamatan dan jagalah (orang lain) selamat dari 
kami, dan kembalikan kami dalam keadaan selamat, dan berikan 
kami semua yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sukses: 














& 
t: 123 £- 34 2 73 2 
(» Anna Pata Y & 


Yisus da ri ($ do au 
an 4, kanan si aa 


NG A 


os. 


BI SAE Ba EP peaagr 
PTN Te eta Pokana 2G 
1, DUS Ne Dea sega d9 IS SSI “3 say ye: 


dy 


JAN 333 “333 One SA S3 


entin da 


akan AM 2S Ca sebal! dad AI FP 


£ an Paket 





reoiidr) asalan 5 au N 














Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 


Doa ketika berjalan: 

Ya Allah. Bersama-Mu aku pergi keluar, dan kepada-Mu 
aku berserah diri, dan kepada-Mu aku berpegang teguh, dan 
untuk-Mu aku mengarahkan diriku: Ya Allah. Engkau adalah 
kepercayaanku dan Engkau adalah harapanku, cukupkanlah apa- 
apa yang penting bagiku, dan (juga) apa yang tidak aku anggap 
penting: dan Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang hal 
ini: Kemuliaan adalah Pujian-Mu, dan tidak ada Tuhan selain 
Engkau, Ya Allah. Tambahkanlah ketakwaan padaku, ampunilah 
dosaku, dan arahkan aku ke arah kebaikan, ke mana pun aku 
menghadap. 


Bacaan Doa di setiap tempat/hunian yang dimasuki: 


Doa ketika dikendaraan: 

Dalam nama Allah, demi Allah, Allah Maha Besar: Aku 
berserah diri kepada Allah: tidak ada kekuatan atau daya upaya, 
selain dengan Allah: Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung, apa 
pun yang Allah kehendaki, akan terjadi, dan apa pun yang tidak 
dikehendaki-Nya, tidak akan terjadi, 








F so Ae ga ja 2 
OH Bekal) 
AE SN Spa 3 SI 33 SAN 
JS 3 Ta MU IE San pal aA 3 


JB ja Saga 1513 
(145) 281 abs A1 NA) Tp da Ad dl Dean 
si Yg aa Bu Kg 8 sii & ifp 
SERA Sit AAN Jadi ES LT Ok Hi wan 


ani & 


Pr EA Jap dy 
(ad 


3 2». - & Ip “ Ki ... 33 1 23 2 
Su | 2523 ee 


2403L3 aa 255 Peci agag 
ad dana Tgn esa 


Has SAS AG GAN LUAS A01 935 et Hal ai JL 


M5 


Aa "3 Si tas Aa HL Al 2 ag S1 J3 





“- Won (IP) SE ) 
br AV) BEN aya t 


W al 4ra) Alina Y 

















“Maha Suci Tuhan Yang telah menundukkan semua ini bagi 
kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.” (Surah Al- 
Zukhruf (43), Ayat 13-14) 

Ya Allah. Sesngguhnya aku menghadapkan wajahku kepada- 
Mu, aku mempercayakan semua urusanku kepada-Mu, dan aku 
mengandalkan Engkau untuk semua urusanku, Cukuplah Engkau 
bagiku, dan kepada-Mu aku menaruh kepercayaanku. 


Doa ketika duduk di atas hewan tunggangan: 

Maha Suci Allah: Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang 
layak disembah selain Allah: Allah Maha Besar. (7 x) 

“Segala puji bagi Allah Yang telah menunjuki kami kepada 
(Surga) ini. Dan kami sekali kali tidak akan mendapat petunjuk jika 
Allah tidak memberi kami petunjuk.” (Surah Al-A'raf (7), Ayat 43| 

Ya Allah. Engkaulah yang membawa kami di atas punggung 
(dari hewan tunggangan), dan Engkaulah (satu-satunya) tempat 
kami berpaling untuk semua urusan kami. 

Dengan nama Allah, dan semua kerajaan adalah milik Allah. 
Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman- 
Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan- 
Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan. (Surah Al-Zumar (39), Ayat 67) 


Doa untuk orang yang berpergian dengan mobil, 
pesawat atau kapal: 

Atas apa yang dikatakan Ibn “Abbas tentang hal ini, semoga 
Allah meridhoi mereka: (barang siapa yang membaca doa ini, dan 
tenggelam, maka akulah jaminannya). 

Dan Nuh berkata: “Naiklah kamu sekalian kedalamnya 
dengan menyebut nama Allah diwaktu berlayar dan berlabuhnya.” 
Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Surah Hud (11), Ayat 41| 








3 Wi 
Td 3 - Pa Dp her 


AS Ad An sal akad V0 La 
“403 : Ha 3 JUL O se, 

amal Sip! A Ha Ka Pn akik an “3 
Hn SAI Jd pun ca Pi 
si OK KS € S3 BEAN An SSI 3 Resir 
“49 Ona 23 5 Up SE en 

SE 3 Ora (Con 551 TAK (EP ab At 


SEMU LA BSNP pak VA P3 gali 
PN ala 3 Siapa AN 3 D6 


9 93 


ARA Gay PUN AAN G S2 

si Saka UNO) sal AM Ii ap 
Erat DEL K5 usayoyal depan Ja 

Ha ca SN Gal Siro O 5 KAN Soal Cah # 


“GG 


(633) OLO SLB Yg KE mybkdi AE 





OR AN) 2gp Tya / 
Wan) ea Ea C 
OB pia Waka Lang (Ui 13213) Y 
EK ANV) IKA 333 t 
IV GT 1) ZELJlaaa 9 














& 

- Suci Tuhan Yang telah menundukkan semua ini bagi 
kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.” (Surah Al- 
Zukhruf (43), Ayat 13-14) 

Dengan Nama Allah, dan kerajaan milik Allah, Ya Allah. Wahai 
Yang satu-satunya pemilik tujuh lapis langit dan tunduk (kepada- 
Nya), dan tujuh lapis bumi merendah, dan gunung-gunung 
tinggi takut, dan lautan yang meluap luap ketakutan. Lindungi 
kami, Engkau adalah sebaik-baik pelindung,' dan Engkau Maha 
Penyayang dari para penyayang. 

Lalu kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik 
yang menentukan. (Surah Al-Mursalat (77), Ayat 23| 

Segala puji bagi Allah (3 x), 

Allah Maha Besar (3 x), 

Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku 
sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, Kemudian diikuti 
dengan tersenyum 


Doa Amir Al-Mukminin Ali (ra): 
Dijamin mujarab untuk perlindungan bagi pengelana ketika 
bepergian, dan barang (milik) yang ada bersamanya 
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam: 
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 
Pemilik hari pembalasan. 
Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 
Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan 
(pula jalan) mereka yang sesat. (Surah Al-Fatihah (1), Ayat 
1-71 (3x9: 





1 Bacaan Us dan keduanya sabiyatani mutawatironi 








3 
ANA BA GARA aa Aan gala SAN a. 
(CS8) ga a33 s3 


20 9. 


Oa dasi Is Oka da Ep 3 
ke Fa KAI Adi SO at IN 3 aja A3 
Maba 3 PRO AS den ob 


ABANG GEAR Kat A5 gala LS 
(S0) gai 
Ap Ny ta RU (aa gadi NT ai 
NY ane 3 ai Tak “an 
Sp Ja KF duga 

A33 V3 PN SA Reus A (5S Yale 
an LN AA 533 " Kit 32 

PAN NA SAAD ea Para 
Sa: Aa 

II GP Hail JAN La 











V0 cb KAV) yaH agan 
Koo dal n) 35Al aj ama 








& 

Po Kemudian berdoa: Ya Allah. Selamatkan aku dan selamatkan 
apa pun yang ada bersamaku, dan jagalah aku dan jagalah apa 
pun yang ada bersamaku, dan sampaikan aku (tujuanku), dan 
sampaikan apa pun yang ada bersamaku (tujuannya) (3 x), Lalu 
membaca: 

1 Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-0ur'an) pada 
malam kemuliaan. 

2 Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 

3 Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 

4 Pada Malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril 
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 

5 Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. 

(Surah OGadr (97), Ayat 1-5) (3 x): 


Kemudian berdoa: Ya Allah. Selamatkan aku dan selamatkan 

apa pun yang ada bersamaku, dan jagalah aku dan jagalah apa 
pun yang ada bersamaku, dan sampaikan aku (tujuanku), dan 
sampaikan apa pun yang ada bersamaku (tujuannya) (3 x), 
Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) (3 x), 


Lalu ia berkata: Ya Allah. Selamatkan saya dan selamatkan 
apa pun yang saya miliki, dan lindungi saya dan lindungi apa pun 
yang saya miliki, dan biarkan saya mencapai (tujuan saya), dan 
biarkan apa pun yang saya miliki mencapai (tujuannya). (3 kali) 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 
2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 














(BR) OLO RS AL ye 505 
pa ba BA lai aa La Ia gala HN - 


43. 2 Kdi Ko 
pkn 
3 
IA Say SAE S3 na Sy AS SE 
Ap Ny ta EU ejaan J Y Pn 
Yana a53 sai Pa se 
5 2 Ok V5 AS Up Ke SE Ag pn 
Pa nan AK Ht ul 


O£ LN Ball 5 Kia 





V4 on AN) AIA 
Ne Kol (TA) ya 333m € 


Coo DN arahan Y 














3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 
4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” 
(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) (3 x| 

Dan kemudian berdoa: 

Ya Allah. Selamatkan saya dan selamatkan apa pun yang saya 
miliki, dan lindungi saya dan lindungi apa pun yang saya miliki, 
dan biarkan saya mencapai (tujuan saya), dan biarkan apa pun 
yang saya miliki mencapai (tujuannya) (3 kali): 

Kemudian pemohon membaca: Sesungguhnya yang mewajib- 
kan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Our'an, benar-benar 
akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. (Surah @asas 
(28), Ayat 85) 

Kemudian memperbanyak Doa menghilangkan kesedihan 
berikut: 

Tidak ada Tuhan, selain Allah, Yang Maha Agung, Yang Maha 
Penyantun. Tidak ada Tuhan, selain Allah, Tuhan dari arsy Yang 
Agung. Tidak ada Tuhan, kecuali Allah, Tuhan langit semesta dan 
Tuhan bumi semesta alam, dan Tuhan arsy Yang Mulia. 


Kemudian diakhiri dengan membaca: 

Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu 

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 











Pe per O Ius ab 
C3 IS Da3 3 3 3 0 j 
es 


Dab san 
LA PAN Ja san 
en £ 


Ts, pal 0 3 ah Op Haa “3 


» 


call @ Dai (us S5, kntar @ Hina, ACA 
OK BE 33 KA tah 3 KALI 


gaping e 
JB Ui 3 SES 


.- 
P 


- 
- 
re 





Mk bp , 


- Lauk Doalaa F 











& 
Pangan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
1 Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? 
2 dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 
3 yang memberatkan punggungmu? 
4 Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, 
5 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
6 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
7 Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan- 
lah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
8 dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Surah Al-Sharh (94), Ayat 1-8) (7 x) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

1 Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-0ur'an) pada 
malam kemuliaan. 

2 Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 

3 Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 

4 Pada malam itu turun Malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril 
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 

5 Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. 

(Surah Al-Oadr (97), Ayat 1-5) (7x) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

1 Karena kebiasaan orang-orang Ouraisy. 

2 (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan 
musim panas. 

3 Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 
(Ka'bah). 

4 Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk meng- 
hilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. 

(Surah Al-Ouraysh (106), Ayat 1-4) 


& Kemudian diikuti dengan tersenyum. 
& Doa ketika takut pada siapapun, maka bacalah Surah Ouraysh 
dan ber Doa: 











00 


Pp ne 3. 35 Be pa 55 yA 5 
JIE IE dan M5 GAN GA 58 33 Ap 
HE AN ID 3 
Ip Ol ga BINI ja Uji IE 5 3 

Kb aj 3 $ EA LA BA 
naa 85 Je $ 
Jenka GUSI SE 

SS II 5 Mati SU ISA 
03 Sido OGAN 


0 295 


ja Yin Ie 3 Gp 2 

ja 933 Bb Ia Ah ANN KUN 85 2 
pe kia Oa TA ag oa HA LA 53 ala La 
AI ya ag angin, LAN G3 Sel SA ia si 
Ig Va 2G S3 


Ok Lali kem 303 JA, ya 3 bau Ap 











MTA PA 








Ya Allah. Sesungguhnya kami menempatkan Engkau di leher- 
leher mereka, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
mereka: 

Ya Allah. Pemilik (Tuhan) langit-langit dan pemilik arsy 
yang agung: jadilah pelindungku dari kejahatan mereka, dan dari 
kejahatan jin dan manusia, dan dari kejahatan pembantu dan 
pengikut mereka, Perlindungan-Mu sangat agung dan Pujian-Mu 
sangat Agung, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. 


$$ Doaketika naik ke tempat yang tinggi, sebaiknya membaca: 
Allah Maha Besar, Ya Allah. Bagi-Mu kemuliaan di atas semua 
kemuliaan, bagi-Mu pujian diatas semua pujian, dalam segala 
keadaan: dan ketika dia turun, dia harus memuliakan Allah. 


Doa ketika merasa ketakutan dalam perjalanannya, membaca: 
Maha Suci Allah, Raja Yang Maha Kudus. Tuhan Malaikat dan 
Ruh., Engkau menyanggahkan langit dengan keagungan dan 
kekuasaan-Mu. 


Dan ketika malam tiba, hendaklah membaca: 

Wahai bumi: Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah: Aku 
berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, dan dari kejahatan 
apa-apa di dalam dirimu, dan dari kejahatan (dari makhluk- 
makhluk) yang melata di atasmu : Aku berlindung kepada Allah 
dari kejahatan setiap singa, setiap yang hitam, setiap ular dan 
setiap kalajengking, dan kejahatan dari setiap, penghuni tanah, 
dan kejahatan dari setiap orang tua dan keturunannya, 


Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dansiang. 
Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Surah Al-An'am (6), Ayat 13) 














Dok Ope Gal Sya 


3-0 A20 - 


Ng Haa 2 AE ra, 
I5P OK Tali 2S Sa Il F 
IE sxo 3 “3 5ke ti SI 53 
OK Tusi icatsady 
g Ser S 533 asi Lag ca la 2 ly 3 ZA 
ee 53 JS Lag se 553 ssi Lag CA 
Peri) Ia HS SL P3 Lag Jend S3 (333 lag 
Pala MA 5 EA AE WA 233 A3 13 


- 
#08 


Le G5 AL A5 AE ap Gala sia Ja ds jl 
dana TAS Sol le MA ga 


p3 





. (OP) Oa gal ajaa 
| 


MW) se 35 


) 
An 














Doa ketika menghampiri kota kampung halamannya 
atau kota tujuan lain, maka membaca: 

Allah Maha Besar (3 x): Tidak ada Tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa, Tidak sekutu bagi-Nya, Dia pemilik semua kerajaan 
dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia mampu melakukan semua 
hal, sejumlah setiap dzarroh (atom) seribu, ribuan kali, kami 
kembali (dari perjalanan kami), yang bertobat, para penyembah, 
kepada Tuhan kami, mereka memuji, Maha Benar Allah terhadap 
janji-Nya, dan Yang menolong hamba-Nya (Muhammad), dan 
mengalahkan pasukan dengan sendirian (tanpa sekutu). 


Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat 
yang diberkati, Yang memberi tempat.” (Surah Al-Mw minun 
(23), Ayat 29| 

Dan katakanlah: “ Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara 
masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang 
benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang 
menolong. (Surah Al-Isra (17), Ayat 80) 


Ya Allah. Tuhan pemilik tujuh langit dan semua yang mereka 
naungi: dan Tuhan atas tujuh bumi, dan semuayang dikandungnya, 
dan Tuhan para Setan dan semua yang mereka sesatkan: dan 
Tuhan angin dan segala sesuatu yang berhembus, dan Tuhan 
lautan dan yang di aliri. Aku memohon kepadamu kebaikan 
daerah ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan 
penduduknya, dan kebaikan yang telah Engkau ciptakan itu (desa) 
dan penduduknya, dan aku mencari perlindungan kepada-Mu 
dari kejahatan desa ini dan kejahatan yang ada di dalamnya, dan 
dalam kejahatan penduduknya: dan kejahatan yang telah Engkau 
ciptakan itu (desa) dan penduduknya, dan hindarilah kami dari 
yang terburuk dari kejahatan mereka. 








& 7) 
Tag LAN AG Ia Ci AA WE da 


ai BE 


SAINS eps 25 al JI pa sepat 
Aa J3: 

IS yes Jika PN TON 

A53 A1 K3 GA wi aka PI Jana as 

ja CE PIL GAS dil as ba 


Pakke 


Ban HE Ja TN Aa BA ate Ip LA 2.7 
ag dp 


' 
“ 


Pn tm CA H5 pg Tap pes SL 3 HI 


ASP A1 Ep UR AN sn 

Iko GP GEh ghe JM el 3 J3 
Isl 9 LO Tuai TE GA 2 Jd jas 
A0 my ja ae 


bana G6 MG Gia el JI 2483 OA Ga Mau Ga | 
ANN Ona at An 3 G3 Goa Bali AI KA sa 
KAI MUSI Hias 3 LE SLS WB HI Iin 2G e£ 
San oa SSI 
AN dl W) Ar iLsta t 


Ale ora aga Y 

















Ya Allah. Beri kami dedaunan, panennya, dan selamatkan 
kami dari wabahnya. Ya Allah. Berkatilah kami di dalamnya (3 x): 
dan buatlah kami mencintai rakyatnya, dan buatlah orang saleh di 
antara mereka mencintai kami.! 


Doa ketika memasuki rumah: 

Memberisalam kepada penghunirumahsetelah memasukinya, 

dan jika tidak ada seseorang didalamnya, maka katakan: 
Salam (kesalamatan) atasmu, wahai Nabi, semoga rahmat dan 
keberkahan Allah menyertamuj, salam bagi kami dan hamba Allah 
yang soleh: Salam sejahtera bagi kami dari Tuhan kami, Salam 
yang baik dan terberkati dari Allah. 

Ya Allah. Semoga sholawat dan salam Allah atas junjungan 
kami Muhammad, dan keluarganya. 

Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mussebaik-baik 
tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar, dengan menyebut 
nama Allah, kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami 
keluar dan kepada Allah, Tuhan kami, kami berserah diri. 

Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara 
masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang 
benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang 
menolong. (Surah Al-Isra (17), Ayat 80| 

Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat 
yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi 
tempat.” (Surah Al-Mu'minun (23), Ayat 29| 


1 Kemudian membaca Al-Our'an dan menghadiahkan ke ruh-ruh baik yanghidup 
maupun yang wafat dan Sayyidina Imam Ahmad ibnil Hasan Alatos Alawi yang 
meninggal di Huraidoh di provinsi Hadromaut pada tahun 1334 H menganjurkan 
untuk mengamalkannya dan beliau berkata sesungguhnya ini adalah kebaikan- 
kebaikan yang akan ditulis di lembaran amalan orang orang hidup dan rahmat 
bagi orang orang yang meninggal lebih baik daripada segala hadiah. 








N 


| 


pa anak na Al aa 
: inai DG A35 DO aa ep Pa 3 
Ha cant 2 Cari Bill bro 0 Sa) MAPAN 
aga GLS V3 cela syah Li A 
O LAN AO AE Ah ira Habah 
(8) Mer al ja Ay 
A Dan 


3 


Hate pt MPa 
Ha SEM Ora Ya u 5 pa He Ge dag Lah 


OK 


Sa ener 2. " w Yzsls 





IV ST) HE aa 
V4 OUT ANT) PE ajaa « 
Koo Dl (O) 35 igo Y 














& 
P pengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

1 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam: 

2 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang: 

3 Pemilik hari pembalasan. 

4 Hanya kepada Engkaulah kami meyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 

5 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 

6 (Waitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke- 
padanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula 
jalan) merekayang sesat. (Surah Al-Fatihah (1), Ayat1-7) (3x): 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

1 Katakanlah (Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa: 

2 Allah ialah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu: 
3 Ia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan: 

4 Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” 

(Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4) (3 x) 

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. 
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun 
tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (Surah Al-Bagarah 
(2), Ayat 255) 


Doa tersebut mujarab untuk menjaga hartanya dan juga 
tetangganya 

Dan Nabi, semoga sholawat dan salam Allah menyertainya, 
ketika beliau kembali dari perjalanannya, dan Rasulullah masuk 
datangke keluarganya, beliau berkata: Bertobat, bertobat, kembali 
kepada Tuhan kami, jangan durhaka dan jauhkan diri dari dosa. 














AN SL da ISA 


os 


Ata 


Bi ip Il pa pe oa 


INA 
oa An 3 











AL-MASHRAB AL-AHNA 
(MINUMAN TERSEJUK) 


MUNAJAT HAMBA 
MELALUI NAMA-NAMA 
TERINDAH ALLAH 


OOSIDAH OLEH 
AL-HABIB UMAR BIN MUHAMMAD 
BIN SALIM BIN HAFIDZ BIN AL- 
SYEIKH ABU BAKAR BIN SALIM 
SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN 
MANFAAT, AMIN 














T LA GP, 
M3 UAS Ulah 


SAN BEE ah, 


Pn — - G 0. 
3 AU NG 
TO OUR IP 


- 


“Tan 04 At 


B5 dh buas 


Dede ar basa 
SEN 33 ya 6 Hal 


WA 
o. 


Gay slenalh vs Gaga 


33 dal Saja Gp 


#STu Jae Jis 4 (5s G 
jak 0 kat G Al 


0 LAS ANT aa 
Perta: rd aa 


“— 


w 
- 0 


ama 23 ha 


te e -0, 3 Bie KO 
S3 Saul CA EN UNO 
wd, - .£ - . - ae 











& 
 Danaca TERTINGGI - MINUMAN YANG SANGAT LEZAT 
(Rahasia-rahasia yang sangat berharga) 


Allah Maha Pengasih wahai Maha Penyayang, 
wahai Maha Raja Yang pemberiannya tak terbatas, 


Maha Kudus, kuduskanlah jiwaku dengan kemurnian, 
dan bukalah kami sebesar-besar pembukaan spiritual. 
Maha Sejahtera, wahai Maha Pengaman, bebaskan rasa takutku, 
Maha Pemelihara, Maha Mulia, tingkatkan martabatku (derajat). 
Bukalah pintu-pintu ilmu-Mu selebar-lebarnya 
Maha Perkasa, wahai Maha Megah, wahai Maha Pencipta, 
wahai Maha Perancang, sesungguhnya aku yakin dengan karunia-Mu. 


Maha Pembentuk Rupa, wahai Maha Pengampun, wahai Maha Pemaksa, 
Maha Pemberi, rahmat-Mu senantiasa memenuhi. 


Maha Pemberi Rezeki, wahai Maha Pembuka, wahai Maha Mengetahui, 
segala kelebihan dan kebaikan-Nya yang sangat menyeluruh. 

Wahai Maha Pengekang, wahai Yang Maha Melapangkan, penuhi kami segala 
yang dicita-citakan: wahai Maha Penurun, wahai Maha Pengangkat, 
jadilah penolong kami. 

Yang Maha Menuliakan, wahai Yang Maha Menghinakan, berilah aku 
kemuliaan: Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, jadilah pelindungku. 


Wahai Maha Penghukum, wahai Yang Maha Adil, Maha Lembut, wahai Maha 
Waspada, singkirkan segala kemalangan 


Maha Penyantun, wahai Maha Agung, wahai Maha Pengampun, Maha 
Pembalas segala kebaikan, wahai Maha Tinggi, wahai Maha Besar 


Maha Penjaga, wahai Maha Pencukup, wahai Maha Penjamin, Maha Luhur, 
wahai Maha Pemurah, wahai Maha Pemerhati. 


Maha Pengkabul, wahai Maha Luas, perluas wawasanku, Maha Bijaksana, 
wahai Maha Mesra, murnikan sumber minuman (penghasilan) ku. 


Maha Hebat, wahai Maha Pembangkit, bangkitkan semangatku: Maha 
Menyaksikan, wahai Maha Benar, benarkan arah tujuanku 














Sanu ar Jaan 6 Dan 


BN 335 Aaet UU 


9 23 


PI LG 
en na 


AS Jaan Sh 
sh ea ae 


Saga Gnga R3 
Jep Op Lada 


e 3 38 ' Sa Led , 
saka end ag re aa 


. 


34 
2 


IA ae AS G3 


- 
GA 


AP Oak jbb 5 
SA Gel jug 
AAN ae aa 
SAN SL 














Maha Pengatur: Wahai Maha Kuat, kuatkan keyakinan (iman) ku. Maha Teguh, 
wahai Maha Penolong, jadilah penolong kami. 


Maha Terpuji: wahai Maha Penghitung, perbaiki segala urusan kami. Maha 
Pencetus, wahai Maha Pengembali, lapangkanlah dada. 


Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, wahai Tuhan kami, sucikanlah hati- 
hati kami. Wahai Maha Hidup, wahai Maha Mandiri, lenyapkanlah 
segala penderitaan kami. 


Wahai Maha Mewujudkan, wahai Maha Menghebatkan, berikanlah kami segala 
harapan. (Engkau) Maha Esa, wahai Maha Satu, wahai Maha Mulia lagi 
Agung. 

Wahai Maha Tunggal, wahai Maha Dipinta, perbaikilah segala keadaan. Wahai 
Maha Berkuasa, Maha Penentu, singkirkan segala duka kami 


Maha Mendahulukan, Maha Menangguhkan, bantulah kami. Maha Awal, Maha 
Akhir, singkirkan segala yang membahayakan kami. 


Wahai Maha Nyata, wahai Maha Tersembunyi, perbaikilah segala yang nyata 
dan tersembunyi. Wahai Maha Tersembunyi, wahai Maha Tinggi, Maha 
Baik. 


Maha Pemberi Taubat, ampuni kami, cukupkanlah kami dalam melawan 
musuh. Wahai Maha Pembalas: Maha Pemaaf, wahai Maha 
Mengasihani, ampunilah mereka yang menunjukkan penyesalan. 

Wahai Pemilik Kedaulatan, penuhi cita-citaku, karena Engkau adalah Maha 
Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan. 


Maha Seksama, wahai Maha Penghimpun, himpunkan untuku segala kebaikan. 
Maha Kaya, wahai Maha Pemberi Kekayaan, gandakanlah segala 
pemberian (ganjaran) kami. 


Wahai Maha Penghalang, wahai Maha Pemberi Kemudharatan, tolaklah segala 
segala yang mudharat. Wahai Maha Pemberi Manfaat, manfaatkanlah 
kami, karena Engkau adalah sumber segala pembendaharaan. 


Wahai Maha Cahaya, terangilah kami dan berilah petunjuk, karena Engkau 
adalah Maha Pemberi Petunjuk. Yang Maha Pencipta, perbaikilah 
batinku dan yang dhohir. 

Wahai Maha Kekal, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pembimbing. Maha 
Penyabar, berikan kami lebih banyak dari yang kami harapkan, 

Dari setiap hal baik di dunia ini dan akhirat. Tingkatkan dan gandakan 
pemberian-pemberian-Mu yang berlimpah 








2 & 
Lg BN KAS Sat, 3G Grei d saga 


AB ah ia 53 AI AE pra 23 . 
maen heh pdh Sayad 
PA Si sena how 


saus ganas goo Peak 

















Dengan berkat kekasih-Mu yang terpilih sebaik-baik kejadian yang suci, 
simpatilah atas kami sesungguhnya Engkau Maha Menyimpati. 


Dengan berkat kekasih-Mu yang terpilih sebaik dan sesuci ciptaan, pemilik 
kedudukan serta wajah yang bercahaya lagi mengharumkan. 


Pemilik kedudukan tingi yang senantiasa diingati (kenang) dengan keindahan 
mewangi: semulia-mulia pemberi syafaat di sisi Sang pencipta. 


Allah bersholawat kepadanya, serta atas keluarganya yang mulia, para 
sahabatnya, dan para pengikut yang mengikuti jejak mereka. 


Senantiasa berserah dalam setiap masa yang abadi. Dan segala puji bagi Maha 
Pengasih senantiasa selamanya 











SA Sad KIE AS 


m0 03 8 3 Ab - 
Hap Sape GE ol AS 53 
asa. . Dean 
P on Pn Tb si Mun 
abon G3 0? da 2 £ 
A 2) 3 baal Cap 


- 


af Ai LA aa GT 
cal IS sni 5 Wa GL 


SALE yA ASIH 
Sang Gaal ai Vai ah 
F3 JAS ASN ya ae 


- 


AS IHK Il 


-0 oz 6 Pa 1 Hit c£ 
Kn) j3 ya Inong SU PL! 


3 
BL 0g To de os. 
IA 3 oya 3 
AS MS Il ee 


SEEE 5 al oU 
SEA ot 3 
Ke tag Sip yA LE G3 
BEP II SI G3 
BEE IN AI S3 
Gaal BIN SAN SG 
Vga (PA Ka Ta 
IE F3 5 JI S3 
sa MN EGG 
Ip Pad oli, 
Jah F Ip HANYA SA 
Ia aa ja (31 Abe, J3: 
Wah Oka yoy ARAN sa 





“0g 











AKHIR OASIDAH AL-TA'IYAH IMAM AL-HADDAD: 


Wahai wewangian Ilahi, kasih sayang Allah, yang memikat, kebenaran, 
berbaik hatilah untuk mengunjungi kami. 


Wahai tatapan Allah yang sesaat: wahai udara manis kebaikan. 
Pinjami aku angin sepoi-sepoi. 

Wahai penolong Yang Maha Penyayang, segeralah menuju kami, 
dan singkap simpullah setiap kesulitan. 


Wahai Rahmat Tuhan Yang Maha Pemurah, datanglah ke arah kami 
dan hidupkan dengan jiwa Rahmat setiap hal yang lesu. 


Wahai setiap pintu penerimaan, terbuka lebarlah: 
karena inti niat-niat telah diarahkan kepada-Mu. 


Awan kedermawanan Ilahi, hujani kami, 
karena telapak tangan kemiskinan terulur menadah ke arah-Mu. 


Dengan kesucian pembimbing kami, yang menghidupkan hati-hati kami, 
yang menunjukkan kepada kami jalan yang benar, 


Wahai yang memanggil kami kepada kebenaran dengan cara terbaik, 
oleh wahyu yang benar diturunkan kepadanya dari Maha Penyayang. 


Kami menjawab, sepenuhnya menerima perintahnya, 
mendengar dan menaati bimbingan dan arahan yang benar. 


Ya Tuhan, buatlah kami teguh pada kebenaran dan tuntunan, 
dan ya Tuhan, matikan kami dalam agama yang terbaik (Islam). 


Dan berikan rahmat kepada semua leluhur dan keturunan kami, 
dan pada semua sahabat dan kerabat mereka, 


Dan pada semua Muslim yang bersaksi kepada-Mu 
dalam ketuhanan, tanpa keraguan. 


Dan anugerahkan sholawat dan salam abadi 
pada utusan terbaik, kepada bangsa terbaik, 


Muhammad, yang Engkau pilih atas karunia agung-Mu, 
memberinya Kitab-Mu, dan memberinya hikmat 





CA 3195 1 





| 


AE 
Lgo 023 ANU 














WIRID 
UNTUK MALAM 


DAN HARI JUM'AT 














Kang RA al 36 
SI AI LI ea 
lo Inn bet aKo) 
ec Sat 3333 A3 Ha € Ora) LL £ Or3h 
PN PENA BPN NT SIP 
GAN 8 Ai In op sh PAN LA 
LA yA AI 1 


-. GA 


eka Tt ak 


agama 3 s 
Pak ang batak ai 


, AN sapi Aj Un 


233 ng 





We mbl) alang 
Mobi jadi € 








& 





2 DZIKIR UNTUK MALAM DAN HARI JUM'AT 





Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha 
Penyayang. 

Alif Lam Mim. 

Kitab (Al-Gur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 
mereka yang bertakwa. (yaitu) Mereka yang beriman kepada yang 
gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman 
kepada (Al-9ur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan 
(kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka 
yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari 
Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 1-5) 

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan 
selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (Surah Al- 
Bagarah (2), Ayat 163) 


Ya Allah. Sesungguhnya aku memulai dengan |Ayat Kursi 
(yang akan diucapkan setelah ini)|, sebelum setiap napasku, 
setiap pandangan mata, setiap saat, setiap pikiran, setiap 
kedipan mata yang dilakukan makhluk di langit dan bumi, dan 
setiap hal dalam pengetahuan Engkau, sekarang atau masa lalu. 
Aku letakkan semua itu di hadapan-Mu 

Allah. Tidak ada Tuhan, selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang 
terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa se 
izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa 
yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu 
apapun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya meliput langi dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat 











masa 


8 
3 3 yA 2333 31 R7 Pa nii 


As 3 
aj tas Pa Aas Ta aa Ha 
Ita Yus ai Jie 
ta tua Y Es 2 KIAT bata ena Ls 


» 
£ 


ya Gil IE ee AE IS 5 5 Kisi 
Pang pebiganeak 5 3 


1g 
:8 





reoiuidr) AA Hg N 
KALA bl de) arit 3 aa € 
W dal dr) Olyas Jlijaa Y 











& 
- JAN keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Agung. (Surah 
Al-Bagarah (2), Ayat 255) 

Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau 
kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang 
perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki 
dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang 
diturunkan kepadanya (Al-0ur'an) dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orangyang beriman. Semua beriman kepada Allah, Malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan Rasul-Rasulnya. (Dan mereka 
berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari Rasul- 
rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. 
Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) 
kembali.” Allah, tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) 
yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) 
yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, jangankan 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kamimelakukan kesalahan. 
Ya Tuhan kami, jangankan Engkau bebani kami dengan beban 
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangankan Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampuni kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, 
maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (Surah Al- 
Bagarah (2), Ayat 284-286) 

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan 
Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para 
Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 
demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 
disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah Ali- 
Imran (3), Ayat 18) 











2 
Oa Oh IE At AG ag 1 K5 Un AU 

25 Saha BU Ag Wisdg3 ESAI aa AMI 

GIE 

SI aka LAN JP OK HN Ll ts sa Sip 
BUS oya Sai AS yo DI & 33 H3 oa MN GP 

SPO as sei $ bangai Ba TES oa data 

sd 3 Gi ES aa 

“$ Pa JAN ya G5 aa, 
Magi Kia HUB 3 at. apa 3 BIG SIN 35 


LOL 9 


AA AN MEN AANEAN 


(33 33 AI Cp st Kar era aa ZA Slam € Kya 
Hana 3 Ap SSS 





MW DledP) ulas Ipa 


CI-IV ob 4) Olyas da3 














& 

Po Dan aku bersaksi tentang apa yang Allah berikan kesaksian, 
dan aku menjadikan Allah sebagai Saksi, dan aku mempercayakan 
(kesaksian ini) pada perlindungan-Nya, dan aku memohon Allah 
untuk melindunginya sampai Dia membawa aku bersama dengan 
kesaksian ini, menuju Dia.Sesungguhnya, agama (yang diridhoi) di 
sisi Allah hanyalah Islam (mutlak dan total tunduk pada kehendak- 
Nya). (Surah Ali-'Imran (3), Ayat 19) 

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, 
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah 
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau 
masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup 
dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. 
Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab 
(batas). (Surah Ali-'Imran (3), Ayat 26-27) 

Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang di dunia 


dan akhirat, Allah memberikan keduanya untuk siapa yang Dia 
inginkan dan Dia mencegah dari siapa Dia inginkan, Ya Allah. 
Berikan rahmat untuk kami, rahmat yang mencukupi kami dari 
semua selain Engkau. Ya Allah. Bebaskan kami dari hutang dan 
selamatkan kami dari kemiskinan. mati kan kami dalam ketaatan 
kepada Engkau dan berjuang di jalan-Mu. 




















Spasi : 
Tae AE Ia s5 Ii aib Ap 
saall Inai 513 pe 3 SA op had Es us 0 
Oras est oa ata TA og 
Gale ga BO AS JG Ga 13 
OS Ndak ole PA 2 
ati Ha dolan 
Ap ah ala tu SI kuda you 
Tegas Hn Ken rs joe 
g | OS La ja AK ah HI cmn 
Win IE, Usil aa Wa SS SI lai 

0 SE sn HKN It FO TANA 
Bow uas SAN Gi aah ts 
png ta as HN BA siaga Ab 
PNG OPS SEA Yap 0 
Up Im baba ta toa 


NS 





2 


STEP SEN SIN SIA ON 5 RN 


“ae 


TE 


SA ux 











@ 


BEN EN NT EANA 




















6 
S 

LA 
z Gi 
Sania 
'. 


TP Eta 
Pd G 3 


53 Gp gali ola S3 YP Kls 2053 ya! 
Dok 5 ara Ot Il Pel Yr 
PAI AAS 3 3 B 3 as SI dl bay | 
PA AE AN re OB SA 33 . 
“3 JI Ta yA S3 oral SI ia 
Sa KE 333 PAN En Sea ra 
N 5 Ie KA Bp AA JS JL 
SEN Saus 5 45 JI SS cod SIS 335 
Ha SA D5 Fe 2 2 Si pede Sa JS 
3 IU Je Aa AAA Sing WS os 
Elegan napak, Up AJE AI 
2 Me ae adi Ii: ANU) AT, Ia KAP 
Pera AE A3 gp ls G5 
Ie Bihsl sa Pn ae Bo JO 
An sg selagi "1 
Is 5 AA HS Oa Slash YUI 
smpai SE Pang 2g 


Ha 


Fa 
He) 


- 


AAA 





aa eta 


MORAL 





RR 





























Iga Da Da BA Ta 2 crane RAS 5 Bag 


Lara yg ra 


Khas Dlagu Abah 6 
GOWES pas HER V3 Gee Ta Ya 3 
Sp At A3 0 IYOwt af Jas Gs 33 
(A5 IS Ja SAN IS padi ol LE J3 Si LO 
AI yi O G3 3G Gaga El AE Aa site 
Lea all PNG SAN La Au asi 
Uh Ol ka OB NI os oa 
2 013 Ii ENI TANI AS ye Bayi 
IA (A5 SPN aa GO Ia 2 0 asal 
BeAT AA HE ES A53 33 Yg R3 Ooh gal 
3 Ra SG 33 op 5 CAR ya NB NAN 
Page eni PA 
2 Gb ssi Hg aU) papa 
3 MAN Pba3 S33 IE st 
PENA PAKAN PAK POC 
Dee MN GapA MA Pa 
Ce 3 Ookag H3 ya jalal Ga Na ada 














PENS LNN 3 TON AN EN EN 





3 








. 





MERE SON N ant  Aa NN ant 








NG 


55 3 Os 
Y " £ 
any 22 


— 
ea 





pe 
8 
# 
53 





see Kara 


S5 
Td 








» E.0 


SA 3 SI 3 HS SHE ok yA 
La Na IG dapa 
wo AR Elang JAR MAA AE Ha crita 
swt sja wp ama 
2 383 dm ES 3 PIA 
kail DE jan siti JS J5 OT ya 3 Iu 
“ Kera KE BI SI Oki nia Ki di 
Pala 5 AJE re 311 
Pa ap PAN sae 
AI ip Sio 
MPa 
ala aya Sa da 5133 0 3 
SO kas hate 
GA ajh Kol 0 US Sa ding sa 
JA nj KRS 5 Ka gu as oa Aa 
oo Aina BA P3, Ono asi sgs 


pa Ha Har bh OS Lag WI 933 


AN . 


2x SIS Ai IA HI Lreh 06 Ae 3, Cl 














La IAA 


Ra eta 


MORAL 


RL 














Sa BA AS SIA ON we 
Upin Ng ON RN PAN 
Sa HA DA tas ja Naa 

3 SIA ab Ca Odia oa 3 LSI 
Pentas ap Dis, 
gm dengn Beat ya 


| aa At 2 ya 038 va Mae SN Ab 
ara ag 38 ye #35 5533 SKP za 
Mi oga dana pa KA 
F3 O Ina Inka Asha 2 ipa BEI 
4 Dea db mas z2 5 2 GE Iis 
HI REI 3 pai Sa | ) Una AI ai 
Kelas 1201, AE Iya NA 
CO: JA Pe PEN PA 
2255 sa HA Sol aan 


2 Ie 


H6 V3 ak 














IN GG GS On Pen 





3 








3 





MERE NN EN ant 











203 


AA Wo Ld kat CA 
Pe Ja ga ate Gaya ay 
O pa yasita S6 BAE Hi 
Pa Wigestu ok Sabup es, 
si Ioi As baja Ta, 
La mlatg JIRIU pa os A3 OI Bliskass 23 
S3 on ARI Ie Li ASI S3 
EA da TAS SH SA Oto 
aa aah aa Aas oa uya J8 33 lag 
SET AP Aa Ui KE UG US Ot sad ji 
CASE Cae 25) JE GE UB AG FI 3 Alai 
FA en SOLAR in ye Kali 
Sh ARI GRAN Yaa 23 Ia SA en GP 
Te iss CB Lan kowe ada PTP 
sn kiat Coke Ga NAS NS 3 O Las Laju 
KO Jae sn AIO tis ya REI, Kau 
Sala 2 abi JI JB OS 15 sak yaaa 
boa JS OA (HE ag ES TU SE aa KS 


NG 


G2 
"9 P3 Pa 
KL S 


— 
ai 


Ea IAA 





aa ea 


SARA 


rs 
8 
uI 
E3 


Fa en 





“Te 5 Te 























pan 
ds 
M7 
| 
2 
k 








Ga ob Ji 6 - al 





oa DA ANA 


(SPL 


Dean 


NA Mena Amerta 
Wat O Ta3 cai Ia sia VE GA 
sai Ah ES Uk clasi Jb seluk? 
sa Jaga yi dio 05 Ea 3 

3G Sima IS URL, ka pr ARA 
as Pa mena 

513 ol 


Ko la Wb AG Way la 


. 
- 
3 
s| 


s5 d3 aa yalla ci 2 Seng 


salon: Sasa ber an 
sb Ata Orang Ga) S3 2563 

il oa satu Jaa la 
aa ds or, maap 2 Ebi ya 
aa Sa Hua PEN AN 
esa asata Pa ARTA 


2. 


Lg OS ya w I-. HS ES LAN - KE as ol as 














2 
TE TON GA KAU Ga TAS 


ra 
en 








IG IG GO Ke Eee En 

















Oa ala bis : 3 Uu Jne IS sal 38. Abas 
Ta og 


.. La LL IA cp aja 


NG 


55 3 Ye 
Y " , 
ay S2 


.... 2. 0 3 gen 


KA ga sn 7 
Is Olla KA PE PA aU Te Wis 353 
LABA NG NA NA 
Ga AA Una Jaa ga HT Ola, BAK: 
(SI KO 1) (BEA Ad, Kat 
Wee es aan 
OkEasors GIE 3G SIS OT 
953 Y Ls kg ya 33 SN 5 pe “ae IS) 725 
Me AR OY SO Aa 
3. Ka HA Ea HE EU aa 2 aa 
Sta Jak SA Ope GE Isa SU USS 
EKA G3 3 He BS s KAN an Ta NETUS & 5, yyan, 
Ona de Hi BAr Jo HE sAlas II FS BELAH IE 
Aa Nan IE O KS ALASAN Seek ol bakat 
OI 35 0 A AbaR 35 A33 AS BB SS ya 


— 
ai 


AAA 





Ra eta 


MORAL 


Ul 
8 
» 
E3 


Fa en 





GD) GEET AO S Tire 























an UG 
at 
M7 

| 

2 

k 











bean PNS AR se 
EK pl OA nas Hisap Hat 50x 


Oa Ijaletns IS S3 Sela Aa 
EA ap ae sae IE Ol IA Gaal csi 


s 
- 
z » z 


2 LN PO Ya aa Ci 


Way alghpoa Da Mena 
rio Tea O 2 aa 
fara 2, - 


NA aa Ba aa 


21 dota YO tau 
Bika kian ap J3 J5 Ea Ia AN ah ats 
Kn NA ap H5 sio 
BR N Uabo SKS Jaa ag AA Lag OS ya 

OK MS 2455 33an 





VI SBI) HST AA 














2 
, 
BNN noer NON an 








Ne) Gel Oa Le ee Lee 























9 “5 La) 323 


3s 


sos NIA ok 
bae kem ja 3 Puar Uye 0 MN 
OTO 5 34 ed ol kas ih ema 
2 FO 5 Ii LS 21 1 Ea dp 
O oma Eh IKAN GE Rp € cab oskas 
Ha Asi soni SAK Nas TE AA 
O Swa dsn Kar PERUT 
Na Ui Var o Bd Yasa Ta 
Ggkabih GI GS LEEAN Fb 03 O One ai 
Kiko » J5 Bil 03 Ap A3 (3 sie 9 
Sat Y op O Ssst Jo23 2 Ip AI se Hj 5 


3 up ““ - Ie 9 
55 Ia SAB Ih O gara alis el Bl dl 
Fl Ol 545 5 ES Oojeb ap os Opo 

@ 6 ata 3-58 A HIS Sok AO OA A3 IKA Y 


an en Ge EL 


Sa 


"— 


EL aa ata Sean Jaa 


r—U & N 





SA 








2 








ES 

















LE yel P3 2 Ooh Ta HN as sa ai 
5 Ga IS aa PU 233 0 0x3 
3 53 Mn Sah UK 6 
Jasa) 33 HA CAN, O Ga IE ag PNG AA 
2 GO Aa O03 yi 
3 LI 0 si Bale airEla, 9 


2 Yoo | 413 SO ba Bali as Les 


5 ol BEE rio Sarkak GE 3 IN 5 Era 


Gp 3 Ge Aa NO ons 
UR BAG 2 EL 5 Oa HI 
sa Vin gt ta CO 
Abad most 2 Jai F3 6 

dad HA 01 Ws NOS 3 Ae 
JS HSE O 3 PAS OI SAE IOI 
Ati dna iso al Oo 


mika OA er mean 8. 30 























3 





KEREN AAL NNGLAAN TEA e "CNAN Sa INN Sa Ia NO SIN 

















dos Kan D 5 Oma ora 
Mara ta? AO sat jenta 


22. 


Ii Ole 3 2353 INI 
6 se Ka mala Iktak 45723 S6 @ mes Pi 
SA Ea dl 


























Ojaatetp 

Gn seay & IE 3 JOS 

OB la gi Batu 

SI J3 On Al 35 0 Ia Ea Jay SS) 

1s. AEG AT udh, Oka 55 0 Yess 

IS OA Dia Patah OS UP PO 

Tel Gd y 0 sias aalyas saat Ji sei 
SI eno udann at Suu Ou 





104 Tit) JII aa 














4 
4) 
RA 
lu 


aa 


MEOTENEN Ra TEA A2 


SA 














: 

Yg 
& 
& 
.. 


Aan EN ra 


- 





Sa aa AA 


V5 An Yo kata Ie dah 


28 ye 


engne aa Daya an US (2S Ipa 
TAS 9 LA ISS O Ts NAS A53 1:6 Jag 
A3 OS ag Ga JUAN 9 Ga ORI Ja Ca 
Oka daa, Ab YO 
“5 PP al mang Ar ye 
Jala SG JI 3 At, Oa Gaal ANN 
di de Os Ga Gp AS ea Panas ar: s3 
Op, 2 4 0 7 sen 2. Aaen — 
Asu 
GE 3 Lai ANA akan 
AK Ta San pt 2. Se 


SL toke TE 22 sa al ai L pakan, za, Hi 


AE 





WE obT AV) Jabatan A 














TESNNASTESNN ar TON Sa Ia NN Sa Ia NN Sam Ira ND 





3 








3 





BEA NN NN an 























al yA bl 
otg an 0 yi ao al SS KA 
pat asa aa Tanpa "5 Ce 3 O 
LAS 3 0343 Gaal La MN 5 05 23 
IL del sedi Ka ab Yr Bo ah 


Bo g 


Medion Ea os 
A5 ba Ole HA he DB niih sesi 
2 sb It Tia sal | O adi Lae 
AB YO LSN NS GE ya SES 
3 3g SAN 385 Ig tea HAID Saad € a 
Ina asi JA OA AJI Oei sa 30 


ii 3 yi Gaal IPO ae Oi 


2» 3 y 


BIOLA IS PIO LS ani 2,0 
V9 5,2 225 

















2 
) 
KA N 
35 
MEREK 


EA aa ata Sean Jaa San aa 


FR 


4 
Haw 
ag 


RAL 























23 aa BAN HAMA TIA 
Hi gai P3 0 BE WI ai SOLO 
O Jl dita RO os O 

Aoa 03 Ki ant SA) 
Oem ot aon loe 
OB Dk A5 MIO Ik RO Jas II) 


VM 16333 Rini Sal 3S O 18 uh 


3 : 




















esa 5 BS se yo KA 
HE Apa NE “Ta Pt 23, 
AN Me 





YA OUT KAN) BU 3 























LAN GRI AN ea 
Ip IE A3 O Da0 Op3 Ih 


rd 
»£ 
2 ai 


2 
# 


Ig IPO at HPO UE 


- 

















-. 


20 3. » 


TO TI II 3, Oa 

Aa 3 SE IS OAS SI sa REA 
& 20» at - s- 3 oi 2 TN w, 3 
VW Ob Mar) BA 


WA OLI AL) Girl aja 
V0 cbT AV) JAR 3730 Y 


- 























Nia ata 
LA 7 
bea 


ma YAN AI ea 
O Hah SebI I, NO 33 LG 


2 


KANG CP 0 KAI GAN O AI AK 5 Las 
0 FE 3 











2 EN II 
AL an Iso 


» 


- bea 





AH OUT) BB 
WP OLI WA) Sl € 














PA MSN 


DE Sena 


IE ar 5 


RERYG 


CE TENA 


2-4 


3: 

Ca 1 
HN 
ta 











ng 





O Oyxa3 La 
YO Sagu Lk Oka 


. 


OLI san d3 as HO 





» 
Pi 
Y33 ka 


2 ba 





Al oo BEI HT Ea Oh Oi Las 2 IP 
, z Na NG PL itu an Ka Dae PEN 25 aa? 
II “Mouse Hb ap SOE 





ISTANA) 3 
WF OLI) seillaj aa € 























PA MSN 





DE Sena 





AI 2 


x 7S 


8 


Akon tara Tito ker (Toke 


Ea 


RERYG 





Jet 


V0 TA) mnta 
V4 TAN) KEY ajaa € 

















2-4 


“ 

AA 
Ec ME Sy 
Ta 




















SN EN AI 
LO ET AO ht 


3... 


3 3 . 
NO oa ag 





V0 cb NY) GAN 333 
HT OLI) Ea € 




















9 
Koe 33 


on Al Aap Ap al eU 


- 2. 0LN - AI Be Tia 


ai 0 wu o £ (-) 5 P3 2 
Kadal 55 JS SL, 
Fo An Loser 2. aa . -. 
b 5932 mali 3 tag 
- 9: - - Aa 
Wet ben Uma Ol 3 
0 3 2 - P3 228 “& 


- 3 - 
£ 


KAL NI $$ 
UJI GB ye Ag 
aa KAI 2 35, 
Cola Ga JI £ 


0.3 3 3, 0 LA, 
Maut 7 
kes 1457 KS A— 


- 


Pa. - 
- 0 & oz 
z ci 


Hat Panin SLS el 
USS SY al sala 


ai "& - 3. & 
pa S3 - 


ge 
-0£ 


P5 KA, 


5 LL G3 


KS AAN 23 al, 
GEN III B5 JS 


BA HL LIL 


TA 
te 


25 SAN UAN A5 Gas 
&- ISA K5, 38 
JA ajal S3 


US opal Gea opa Has 














OOSIDAH IMAM ABU BAKAR BIN ABDULLAH AL 
ALAYDRUS: 


Ya Ilahi, aku memohon dengan nama-Mu yang Agung, dan dengan kedudukan 
Al Musthofa Nabi pilihan-Mu, lapangkanlah urusan kami 


Dengan Asma (nama) Allah kami memulai. 
Dan kami bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya. 


Kami bertawassul dengannya dalam menghadapi semua urusan. 
Wahai penolong semua makhluk, Tuhan semesta alam. 


Berkat nama-nama yang tercantum di nash Al-Auran, 
dan nama-nama di alam ghaib yang terjaga dan tersimpan. 


Berkat semua kitab suci yang diturunkan. Dan berkat Al-Our'an sebagai obat 
penyembuh bagi orang-orang beriman. 


Berkat Al Hadi (Muhammad saw) pembawa petunjuk, kami bertawassul dan 
mohon keselamatan. Dan dengan semua para Nabi dan semua utusan. 


Berkat keluarga mereka, dan para sahabat, 
dan berkat para pengikut mereka, kami bertawassul. 


Berkat semua para Malaikat yang thawaf kami memohon, 
dan dengan semua makhluk ghaib yang berada di sisi Tuhan. 


Berkat para ulama yang ta'at kepada perintah-perintah Tuhan. 
Dan berkat para wali juga orang-orang yang saleh 


Khususnya imamku, wali Al-Gutb, 
yang terang agamanya, mahkota para arif. 


Dia yang naik ke kedudukan Tamkin (kokoh), 
dan yang mengumpulkan dua ilmu: syariat dan yagin. 


Dia adalah Abubakar bin Abdullah Alaydrus, menyebut namanya 
menjernihkan kotoran hati bagi semua yang yakin. 


la adalah penjaga dan penghidup agama. Kepadanya aku mengambil hukum, 
dan kami mengikutinya. 











& 
Tami “5 JI Las 


VE ALS AI 


BI 3 & vi : 


aa ba ana 
KI BW 3 


Pa Pa &. AI 


LO 2 00 Lai e- 
manakah 


(7) 
aa pl Aan La 


UU AU) 
JS IS Il ip 
333 ba H3, 


0oBA 2 ri 3 o - 
" sn an 
KL IPA era 

















Dan tidak lupa dia adalah orang sukses, sempurna agamanya. 
Agung keadaannya (haal). 


Juga pegarang Oosidah ini, Abu Bakar Sang Imam, 
Tuhan menganugerahinya kedudukan yang kokoh.' 


Dengan perantara mereka kami ber doa kepada Allah ta'ala. 
Semoga Dia memberi ampunan kepada semua yang berbuat dosa. 


Dan kelembutan yang menyeluruh dan penutup (aib) yang langgeng, 
ampunan yang meliputi setiap mereka yang berdosa. 


Kami akhiri dengan benteng yang kokoh. 
Dengan daya kekuatan Allah yang kami tidak mampu. 


Semoga penutup Allah selalu terpasang untuk kita. 
Dan pandangan Allah tertuju pada kita. 


Dan kami akhiri dengan ber sholawat kepada Muhammad (saw) 
Imam semuanya dan sebaik-baiknya pemberi syafaat 


1 Tambahan dari Al-Habib Ibrahim bin Agil. 








tx) 
JSI AYI Tp, 


3 ar 5S 5 
HS IS 
SAS LE 

2 5 


HJ 33 
Gal G5 SI IS ES 5 


WA di — 35 He S3 


IP ol 
B3  — 


z0 3 n 20. - 
an - “ 2 - 
ye 2 

















OOSIDAH IMAM AL-HADDAD: 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Maka doa-doa dan jeritan hatiku 
sebagai saksiku atas kefakiranku 


Maka demi rahasia kefakiranku: aku selalu mohon 
di saat kemudahan maupun kesulitanku 


Aku adalah hamba yang kebanggaanku 
adalah dalamnya kemiskinan dan kebutuhanku (pada-Mu) 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Wahai Tuhanku wahai yang memiliki diriku, 
Engkau Maha Mengetahui bagaimana keadaanku 


Dan dari segala yang memenuhi hatiku 
dari kegundahan dan kesibukanku 


Maka ulurkanlah bagiku kasih sayang dari-Mu 
wahai Raja dari segenap para raja. 


Wahai Yang Maha Pemurah Dzatnya, tolonglah aku, dengan pertolongan 
yang datang sebelum sirna kemampuanku dalam bersabar 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Wahai Yang Maha Cepat mendatangkan pertolongan, temukan kami 
dengan pertolongan-Mu yang mendatangi kami dengan segera. 


Pertolongan yang merubuhkan segala kesulitan, 
dan mendatangkan segala yang kami harap-harapkan 


Wahai yang Maha Dekat, wahai Yang Maha Menjawab segala rintihan, 
Wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Mendengar 





TI 349 1g 








WS La 
GA Iii 3— 
B3 5 
SH 
53 H3 Ii 
SA WI 3— 


5 ha 


KE NA) 521353 


Si an | — 3 


SL 5 


ta san ee 


3 G— 


2 g— 
JS BAN Uu 
S6 Is 3 kei S 13 














Sungguh aku telah benar-benar meyakini kelemahan 
dan ketidakmampuanku, kerendahan dan keluluhanku 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Aku masih tetap berdiri di gerbang-Mu, 
maka kasihanilah aku yang masih terus menunggu 


Dan di lembah anugerah kasih sayang-Mu, aku berdiam 
maka abadikanlah keadaan ini 


Maka berperasangka baik pada-Mu adalah hal yang wajib bagiku, 
perasangka baik atas-Mu adalah pakaianku dan janjiku. 


Dan hal itulah (berperasangka baik) yang menjadi penenang hatiku, 
dan selalu menemaniku sepanjang siang dan malam. 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 


Segala kebutuhan dalam diriku wahai penciptaku maka selesaikanlah, 
wahai sebaik-baik yang menyelesaikan kebutuhan 


Dan tenangkanlah ruhku dan sanubariku 
dari gejolak dan gemuruhnya (nafsu) 


Agar hatiku dan ruhku selalu dalam ketentraman 
dan kedamaian dalam segala hal yang telah Engkau ridhoi 


Maka kegembiraan dan kebahagiaan menjadi keadaan ku selalu, 
dan menjadi lambang kehidupanku serta selubung perhiasanku 


Pengetahuan Tuhanku sudah cukup bagiku, 
Atas segala permintaan dan usahaku 











Kaga  SLS 
T- Ea Ntt 

state Penta br 
KIA 

KN BEE SE BE FAN 
KA LA Ul pa Ji Ia 

Kera. KE JI PG 23 AN 


KB LA SI Iedatpl JT dE3 Ka AA) 


N HA BN Alan 


KP LA SI Bea JI His aa 2) 

San. BIB  In 
at 2d $ 3 3 Kh SI Lal JT HE, Kala 
SLB SISA Ik 33 Sendi S3 BAE SAE 





ON AT AK) SEN ia 











& 
P moLawat IBRAHIM: 


Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat 
untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah 
kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. 
(Surah Al-Ahzab (33), Ayat 56| 


Ya Allah. Kami di sini untuk menjawab panggilan-Mu 
labbaik... sampai akhir|: 

Ya Allah. Limpahkan sholawat kepada Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah limpahkan sholawat 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha 
Terpuji, Maha Mulia 

Ya Allah. Limpahkan keberkahan kepada Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah limpahkan keberkahan 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha 
Terpuji, Maha Mulia. 

Ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah limpahkan rahmat-Mu 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha 
Terpuji, Maha Mulia. 

Ya Allah. Kasihilah (penuh kasih sayang) kepada Muhammad 
dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah mengasihi Ibrahim 
dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, Maha 
Mulia. 

Ya Allah. Limpahkan salam (kesejahteraan) kepada 
Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah 
limpahkan salam kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, 
Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia. 


Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, 
dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Mu. 











ag Ssi bara) Kania 

IS BEE ibn 3 Die Ot Ja AN 

A3 SN US BN yen oi Sea 
an ea 1 Kana Ss es urja, Ea Enok 
Sh aa Me Nani 
Kanan 3G Pn Tiro Ia 2 dah 
La HA DA LA oa Ja JA YAA 
SNP PUG AD pat Car an & 


ot 


SA Gabaa 5 SEK 2 peti AA Cas 


TAN AA ab 0 IE Tn pall gl 
2 ana GEA 55 Kia Op Aga 


z8 2g IN 


ME Ian Eta du 3 spea eiu 


Ai dle BU SE SAN aa Pa Ja KI 
IS J5 KAA Fang ga 3 1 Ca & 
(656) dab 23,2 yA 
DUS Say Dae B3 Ob Sg as Sae 
KA Gaga Jl IE 3 Ba IP Aug Jas Ja 
ea 253 & lp 3 Lag #32 AE Sir 














& 
PE HoLAwaT TAJIYYAH DARI SYEIKH ABU BAKAR BIN 
SALIM: 


Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam, keberkahan dan 
kemuliaan, dengan keagungan Dzat Maha Tinggi-Mu, dalam setiap 
waktu dan setiap saat, selamanya, sejumlah dari apa yang Engkau 
ketahui, seberat dari apa yang Engkau ketahui, dan sepenuh 
(sesempurna) dari apa yang Engkau ketahui, kepada junjungan 
dan pemimpin kami Muhammad dan keluarga junjungan dan 
pemimpin kami Muhammad: pemilik mahkota, (pelaku) mi'raj, 
(penunggang) burag, dan (pengibar) bendera: dan penolak bala 
bencana, wabah, penyakit, dan pedih, Jasmaninya tersucikan, 
harum, dan tersinari cahaya, dia, yang namanya termaktub, 
terangkat tinggi, terletak di atas Lauh (Lauh Al-Mahfuzh) dan 
Oalam (pena), mentari pagi, purnama di malam gulita, sinar 
hidayat (petunjuk), pelita di kegelapan: Abul (ayah) Gasim 
pemimpin dua alam (dunia & akhirat), pemberi syafaat manusia 
dan jin: Abu Gasim, junjunan kami, Muhammad, putra Abdullah, 
pemimpin bangsa Arab dan Ajam (non Arab), Nabi dari dua tanah 


suci (Makkah & Madinah), yang dicintai Tuhan dari dua timur dan 
dua barat: Wahai, orang-orang yang merindukan sinar cahaya 
keindahannya, ucapkanlah sholawat dan salam kepadanya, salam 
sebaik-baiknya. 


Ya Allah. Limpahkan semua sholawat dan salam, sejumlah 
yang ada dalam ilmu Allah, atas junjungan kami Muhammad, 
keluarganya dan para pengikutnya, di setiap saat, selamanya, 
dengan lisan setiap ahli ma'rifah (orang yang mengetahui Allah). 
(3x). 

Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan 
kami Muhammad dan atas keluarga junjungan kami Muhammad, 
dan atas para sahabatnya. Sholawat dan salam yang akan 
menghilangkan tirai selubung antara aku dan dia: yang akan 
memasukanku ke dalam rombongannya dari pintu terluas: yang 











& 

5 3 Ke Ke er 2 Ea 
BII Ing Dae Tp Olah Pa Bb SAE 
Dag Gaya! 3x3 Can GA ai ag ne ja 


3 Gan di $$ HI $88 sat GE 
(656) 
5 syah Jia 5 Sa dn ja 
ben an Ta 


BIS SIR) Be 

















akan memuaskan dahagaku dengan memberikanku melalui 
tangannya yang mulia, minuman terlezat dari gelas termurni (dari 
mata air Nabi). (3x). 


Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad, Cahaya Engkau (petunjuk) orang yang bepergian 
pada malam hari: bantulah anak didik-Mu, selesaikan keadaan 
totalku melalui dia, dan (begitu juga) atas keluarga dan para 
sahabatnya. Wahai Cahaya. (3 x). 


Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam baginya dan atas 
keluarganya, serupa dengan itu. (50 x). 

Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, 
dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Mu 











Pa Big 8- aa 


3 Pan sa 


Bina Bea sda Sian 
GreT Haa 


' 
Fri 


Aami Je 8, ani 
Gi Cat AAA Gejat 
HA sa PP Spa gi 
Te terapan sja al Ja 22 Bara 

| aan 
HE ata SES Ia SE ata SET AN 
Dia MEI Ia 
Bia MEI Y dpan Ui lia Iban ia Ga 3 2 AN 
KS, PA aan SA iB ngan 
Si EM IG Kia dai Kp RI la al Okay 


AA 











& 
Mirip SAYYIDINA AL-SYEIKH ABU BAKAR BIN SALIM: 


Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha 
Penyayang 

Ya Allah. Wahai Yang Maha Besar kekuasaan-Nya, wahai 
Yang kebajikan-Nya tidak berawal, wahai Yang karunia nikmat- 
Nya tiada putus, wahai Yang kedermawanan-Nya melimpah ruah, 
wahai Yang amat luas pemberian-Nya, wahai Yang kelembutan- 
Nya tersembunyi, wahai Yang indah ciptaan-Nya, wahai Yang 
penyantunan-Nya tak tergesa-gesa, limpahkan sholawat (rahmat- 
Mu) kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarganya, 
dan salam serta ridhoilah segenap sahabat beliau. 

Ya Allah. Puja dan puji bagi-Mu sebagai syukur dan atas 
karunia-Mu yang amat baik. Engkau adalah Tuhan kami yang 
sebenar-benarnya dan kami adalah hamba-hamba-Mu sebagai 
budak, dan Engkau senantiasa berhak atas hal itu. Wahai Yang 
mempermudah setiap kesukaran, wahai penghibur setiap orang 
yang patah hati, wahai sahabat setiap orang yang sendirian, 
wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang fakir. Wahai 
Yang menguatkan setiap hamba yang lemah, wahai Yang memberi 
keamanan kepada mereka yang lemah: Mudahkanlah kami 
(mengatasi) yang sukar karena memudahkan kesukaran bagi-Mu 
adalah mudah 

Ya Allah. Tuhan yang tidak membutuhkan penjelasan dan 
tafsir, kebutuhan kami kepada-Mu amat banyak dan Engkau 
Mengetahuinya dan Maha Mengetahui Rahasia. 

Ya Allah. Aku sungguh takut kepada-Mu, takut kepada orang 
yang benar-benar takut kepada-Mu dan pula kepada orang yang 
sama sekali tidak takut kepada-Mu 

Ya Allah. Demi kebenaran hamba-Mu yang benar-benar takut 
kepada-Mu, selamatkanlah kami dari orang yang sama sekali 
tidak takut kepada-Mu. 

Ya Allah. Demi kedudukan junjungan kami Muhammad, 
jagalah kami dengan pandangan-Mu yang tak kenal tidur, dan 
peliharalah (asuhlah) kami dengan pemeliharaan-Mu yang tak 
dapat dijangkau (oleh apapun): Dengan kekuasaan-Mu atas 
diri kami, kasihanilah kami hingga kami tidak binasa, karena 











& 
un at KA Dk eh, Ds 3 253 
Aan, Ilp sa Gaga IE AI 27 GPS 5 
yg WEE SI EA Op ai KG ag 
ASUS SI Sag AE 53 ea 
0g HN 3 S3 ala 3 US Li 


A9 wo IS K3 dj 3 Kg ea 3 
PU His (AG oya Sa Syiah WI Sis 
JIE A1 REI 33 Kai oi G3 UU 
2003 Aly KE Cagh BANI R53 II Ig 
dag 
Tas JP ag @ Gaia KE Fall 5 SL Ga 
Km Sy MIS SE VLC ie 


SIS Ska MAS 3) 











- 
an 


WAT LT ATV) Sala ia 








& 

P eneeaah sandaran dan harapan kami. Sholawat dan salam atas 
junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabat. Dan 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sejumlah ciptaan-Mu, 
seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk 
menulis ayat-ayat-Mu. 


Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon tambahan 
(keyakinan) dalam beragama, dan keberkahan dalam umur, 
dan kesehatan pada jasad, dan keluasan pada rezeki, dan tobat 
sebelum kematian, dan syahadat (kesaksian) di saat kematian, 
dan ampunan setelah kematian, dan kemaafan ketika hisab 
(perhitungan), dan rasa aman dari siksa, dan keburuntungan 
masuk surga, serta anugerahilah kami memandang wajah-Mu 
Yang Maha Mulia, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan 
sholawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad saw, 
keluarga dan para sahabat beliau. 


Maha Suci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari 


apa yang mereka sifatkan (kesyirikan/penyekutuan mereka) dan 
kesejahteraan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seru sekalian alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 

Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 














Gg 
“nba gan “3 en 
OA Para H3 2 


en en MEA BA Beny An 
Sa AS ben 
Se EA apel IS —p JH 
ST A3 IE S3 
S3 —i— Ka aa 
po BE FA —3 
KS JA HL 
AN 3 Aa 
353 aa 33 


5, A3 
O 3 





Tan) Aga IIA AI aa KA Kemal Sya 3 Seal ASN 
Tamell JG Soal GA Gangaa Ga AI Aa Cemal pay! Lara ULP 
LA AS Hilal kala Jay Jang 3S Ia Dlou AS MJ 
(038) Jae (26) Jas Lo 

35 aam)) B3 














KEMUDIAN MEMBACA 00OSIDAH BERIKUT:! 


Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, 
Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami. 
Ya Tuhan kami, Engkau adalah untuk kami, 
Tempat Perlindungan, Penyelamat, dan Penolong 
Bersegeralah angkat apa yang telah menimpa kami. 
Engkau adalah Maha Penyayang dan akan selalu tetap demikian. 
Siapa yang ada di sana selain Engkau, 
dan yang paling pengasih terhadap Alam semesta. 
Ya Tuhanku, menangkan kami melawan kejahatan musuh-musuh. 
Bawa mereka menjauh: cerai beraikan mereka. 
Biarkan mereka menderita akibat kejahatan mereka, 
dan jadikan mereka tebusan dan pelajaran bagi yang melihatnya. 
Ya Tuhan, bubarkan mereka, 
ya Tuhan, cerai beraikan mereka. 
Ya Tuhan, perkecil jumlahnya, 
dan jadikan itu masalah masa lalu. 
Jangan pernah memenuhi tujuan mereka, 
dan semoga api mereka menjadi abu. 
Demi kehormatan Kaaf Haa Yaa “Ain Shad 
semoga mereka gagal total secepatnya. 
(Lindungi kami) dari kejahatan orang yang licik, 
curang, dan pembohong. 
(Lindungi kami) dari pandangan jahat dan dari sihir, 
dan kejahatan semua orang yang dapat membahayakan (kami), 


1 Sayyid Zen bin Habib Muhammad bin Abdullah Alhaddar dalam buku 
kumpulan nya GNI ) menisbatkannya kepada Al Imam Al Habib Abdullah 
bin Idrus Albar. Dia menuliskan awal bait yang ke empatnya sebagai berikut: 
J3 35 Ubuw. Dan di awal bait yang kesepuluh: so xx s4 sx Sk. Kemudian 
dia menjadikan lafadz: 5 sebagai ganti dari lafadz : 

2 Di kitab Rabi'ul Anwar: sp33J! 








& 
nu Aan 


Sta sal 
EA 33 85 


- 
Pn P2 s Peta Te 

kas Kemana La 
beta . 2 


- 


Hao 
Ja ea 


-. o 0, 5 & 
ee ee 


IG sei II Sa 3 
Be 155 SE II 
MEN AS DE IAI SN 5 
KA 55 AI AI —3 
Ge IP la @ Oya KE SA 0 On Gas 
OM Ia 55 ds KAK 











- 
an 


WAT cbT TV) SL 33 











(Lindungi kami) dari para penggangu, pemalsu, 
perampas, dan pembohong 


Dan para pelaku kesalahan, pencari kesalahan, 
iri hati, jahat, dan mereka yang bersukacita dalam kemalangan kami 


Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, 
Wahai Pemilik Kemegahan dan Keagungan 


Engkau adalah Maha Pemberi, Maha Kaya, 
Engkau jawab kepada mereka yang mencari bantuan-Mu, 


Mudahkan semua urusan kami, 
dan buat hati kami bahagia. 


Tutupi aib kami, 
karena Engkau sanggup menyelubungi kami. 


Ampunilah dosa-dosa kami, 
setiap dan semua dosa-dosa kami. 
Terima pertobatan kami, 
Engkau adalah Kekasih dari mereka yang bertobat. 
Demi kedudukan junjungan kami, sang Rasul, 
dan demi kedudukan kedua cucunya, Hasan dan Husain, dan Al-Batul 
(Fatimah Az Zahra) 
Serta kehormatan Al-Murtadho (Ali bin Abu Tholib), 
dan demi kedudukan Jibril yang agung. 


(Hujanilah) sholawat dan salam-Mu 
kepada Nabi, yang terbaik dari umat manusia, 


Dan keluarga yang terhormat, 
para sahabat dan mereka yang mengikutinya (tabi'in). 


Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan dari 
apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas 
para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. 
(Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 








& 
it BAN ab SU 


Late Gaal G3 dea pala ikan ai “5 
00 Lai La ale la 
AB HN A3 

Sara) de alas KE Ipa tee EU 
KB IA SI PENA S 

MN AN IN 23 Gaga 
KRU UE sat di J3 


Pe Ian 


234 uk tes bra 

Bes SEN San n 
KE LA al JT IE —alpl 

Bela SE AI daa Ha 
ad al LA al dad dan) 
BIS K3 B1 Tp Odi G3 BA 518 











ONE AN) SE aja 











WIRID SETELAH SHOLAT ASHAR 
PADA HARI JUM'AT 


SHOLAWAT IBRAHIM: 


Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat 
untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah 
kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. 
(Surah Al-Ahzab (33), Ayat 56| 


Ya Allah. Kami di sini untuk menjawab panggilan-Mu (labbaik 
.. sampai akhir): 

Ya Allah. Limpahkan sholawat kepada Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah limpahkan sholawat 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha 
Terpuji, Maha Mulia 

Ya Allah. Limpahkan keberkahan kepada Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah limpahkan keberkahan 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha 
Terpuji, Maha Mulia. 

Ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada Muhammad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah limpahkan rahmat-Mu 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha 
Terpuji, Maha Mulia. 

Ya Allah. Kasihilah (penuh kasih sayang) kepada Muhammad 
dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah mengasihi Ibrahim 
dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, Maha 
Mulia. 

Ya Allah. Limpahkan salam (kesejahteraan) kepada 
Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah 
limpahkan salam kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, 
Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia. 

Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, 
dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis 
ayat-ayat-Mu. 











3 


Sg Ssi ba KE La 
IS ja s3 DG dl Ja Hi 
G3 Sala SA # gia ea Gaia 
H3 Was ban Beat nj ea 
GG aa Me Nani 
Kanan 3G nira Ia 2 eh 
bb Pr SS Be aa pa Jaka sah 
SA SL HD ab Kar an & 


ot 


GIA aa SE KP AB gl PAN Cas 


PA AN AA ane 0 IE Tn pall gl 
0 said oi S5 H0 onP rai ie 


235 pa: 


MA alan aa is ate ape elu 


AN AN Ong Dai Una Ba 


Ca JAN AN) KS 3 pasang dl J3 


Ex AN D5 RARE yh A33 DG ag Ja 
ap SAE 33 SAE USA AK yen oi 


BA 


SL EA 9 Kant JT HE cai UN ag Gaga Ela 











& 
PE HoLAwaT TAJIYYAH DARI SYEIKH ABU BAKAR BIN 
SALIM: 


Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam, keberkahan dan 
kemuliaan, dengan keagungan Dzat Maha Tinggi-Mu, dalam setiap 
waktu dan setiap saat, selamanya, sejumlah dari apa yang Engkau 
ketahui, seberat dari apa yang Engkau ketahui, dan sepenuh 
(sesempurna) dari apa yang Engkau ketahui, kepada junjungan 
dan pemimpin kami Muhammad dan keluarga junjungan dan 
pemimpin kami Muhammad: pemilik mahkota, (pelaku) mi'raj, 
(penunggang) burag, dan (pengibar) bendera: dan penolak bala 
bencana, wabah, penyakit, dan pedih, Jasmaninya tersucikan, 
harum, dan tersinari cahaya, dia, yang namanya termaktub, 
terangkat tinggi, terletak di atas Lauh (Lauh Al-Mahfuzh) dan 
Oalam (pena): mentari pagi, purnama di malam gulita, sinar 
hidayat (petunjuk), pelita di kegelapan: Abul (ayah) Gasim 
pemimpin dua alam (dunia & akhirat), pemberi syafaat manusia 
dan jin: Abu Gasim, junjungan kami, Muhammad, putra Abdullah, 
pemimpin bangsa Arab dan Ajam (non Arab), Nabi dari dua tanah 


suci (Makkah & Madinah), yang dicintai Tuhan dari dua timur dan 
dua barat, Wahai, orang-orang yang merindukan sinar cahaya 
keindahannya, ucapkanlah sholawat dan salam kepadanya, salam 
sebaik-baiknya. 


Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam kepada junjungan 
kami Muhammad, hamba dan utusan-Mu, Nabi yang ummi, dan 
atas keluarganya dan para sahabatnya. (80 atau 100 x) 


Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam, dan keberkahan 
dan kemuliaan, dengan tingkat kebesaran Dzat-Mu yang tinggi, 
setiap saat, selamanya, seluas ilmu-Mu (mutlak), seindah ilmu- 
Mu, selengkap ilmu-Mu, bagi junjungan dan pemimpin kami 
Muhammad, dan pada keluarga junjungan dan pemimpin kami 
Muhammad, 











& "9 
tc Aha Ang adas p 2ISL ABI 1, DI 3 Pn, 


al SAS KULI KASI KRS IG GI SAN 


Pa 
TEA ne ago 


(bawa) HE Seni basa 














& 

P rotawat yang membuat-Mu ridho, dan yang merupakan 
pemenuhan hak nya, dan anugerahkan dia wasilah (perantaraan) 
dan kebaikan, dan kemuliaan serta kedudukan yang setinggi- 
tingginya, dan berikanlah dia kedudukan yang sangat terpuji yang 
telah Engkau janjikan kepadanya. Wahai Yang Maha Penyayang 
diantara para penyayang. (7 kali) 














Pa Big 8- aa 


3 Pan sa 


Bina Bea sda Sian 
GreT TEA 


' 
“ 


Pra Ska Sao eka Kd 
Les ja ARK ani 
Bai su aa JS PEG ui 
AA da3 IS GG j5 gb 
NAN AAp Op 4 AR Mena 
FS SS tia, sa Ja PEN Ga Zat 
| abuse 
HE ata SES Ia SE aa SET AN 
Dia MEI Ia 
Dia MEI Ia C3 Oia IE ya 3 2 AN 
KS, GAS gan El Tag aa HP kel 
Si EM IE Kia dai KA GT sil dai, 











& 
 viRip SAYYIDINA AL-SYEIKH ABU BAKAR BIN SALIM: 


DengannamaAllah,YangMahaPengasih, YangMahaPenyayang 

Ya Allah. Wahai Yang Maha Besar kekuasaan-Nya, wahai 
Yang kebajikan-Nya tidak berawal, wahai Yang karunia nikmat- 
Nya tiada putus, wahai Yang kedermawanan-Nya melimpah ruah, 
wahai Yang amat luas pemberian-Nya, wahai Yang kelembutan- 
Nya tersembunyi, wahai Yang indah ciptaan-Nya, wahai Yang 
penyantunan-Nya tak tergesa-gesa, limpahkan sholawat (rahmat- 
Mu) kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarganya, 
dan salam serta ridhoilah segenap sahabat beliau. 

Ya Allah. Puja dan puji bagi-Mu sebagai syukur dan atas 
karunia-Mu yang amat baik. Engkau adalah Tuhan kami yang 
sebenar-benarnya dan kami adalah hamba-hamba-Mu sebagai 
budak, dan Engkau senantiasa berhak atas hal itu. Wahai Yang 
mempermudah setiap kesukaran, wahai penghibur setiap orang 
yang patah hati, wahai sahabat setiap orang yang sendirian, 
wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang fakir. Wahai 
Yang menguatkan setiap hamba yang lemah, wahai Yang memberi 
keamanan kepada mereka yang lemah: Mudahkanlah kami 
(mengatasi) yang sukar karena memudahkan kesukaran bagi-Mu 
adalah mudah 

Ya Allah. Tuhan yang tidak membutuhkan penjelasan dan 
tafsir, kebutuhan kami kepada-Mu amat banyak dan Engkau 
Mengetahuinya dan Maha Mengetahui Rahasia. 

Ya Allah. Aku sungguh takut kepada-Mu, takut kepada orang 
yang benar-benar takut kepada-Mu dan pula kepada orang yang 
sama sekali tidak takut kepada-Mu 

Ya Allah. Demi kebenaran hamba-Mu yang benar-benar takut 
kepada-Mu, selamatkanlah kami dari orang yang sama sekali 
tidak takut kepada-Mu. 


Ya Allah. Demi kedudukan junjungan kami Muhammad, 
jagalah kami dengan pandangan-Mu yang tak kenal tidur, dan 
peliharalah (asuhlah) kami dengan pemeliharaan-Mu yang tak 
dapat dijangkau (oleh apapun): Dengan kekuasaan-Mu atas 
diri kami, kasihanilah kami hingga kami tidak binasa, karena 











& 
un at KA Dk eh, Ds 3 253 
Aan, Ilp sa Gaga IE AI 27 GPS 5 
yg WEE SI EA Op ai KG ag 
ASUS SI Sag AE 53 ea 
0g 3 S3 ala 3 US Li 


Bh op IS 5 ig 8 bg dng 
ALA Kis (AS Knp S5 Fida) lis 
IBAN SI KAI G3 Kl ali 33 Uh 
soni SG KA Caga PA 325 3 Op 


cak 


z Pa Ne 1 9Gi-- ma 2! LG «“& Ne an 3 Aw, 2. 23 

Gala SP Ing Dina UE Ba 5 G5 GS 
2 , 12 Sae AN TT “ c aa ( 

bumi 503 AAS SSK Sekali H5 WI KA 


HIS SI Sa7 ARE 533 











- 
an 


WAT cbT TV) SL 33 








& 

P eneeaah sandaran dan harapan kami. Sholawat dan salam atas 
junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabat. Dan 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sejumlah ciptaan-Mu, 
seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk 
menulis ayat-ayat-Mu. 


Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon tambahan 
(keyakinan) dalam beragama, dan keberkahan dalam umur, 
dan kesehatan pada jasad, dan keluasan pada rezeki, dan tobat 
sebelum kematian, dan syahadat (kesaksian) di saat kematian, 
dan ampunan setelah kematian, dan kemaafan ketika hisab 
(perhitungan). dan rasa aman dari siksa, dan keburuntungan 
masuk surga, serta anugerahilah kami memandang wajah-Mu 
Yang Maha Mulia, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan 
sholawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad saw, 
keluarga dan para sahabat beliau, 


Maha Suci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari 


apa yang mereka sifatkan (kesyirikan/penyekutuan mereka) dan 
kesejahteraan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
seru sekalian alam. (Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 

Sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan seberat arsy-Mu, dan 
tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 














Aa Page“ Pn 


- Sd 


"1 su AI Kang 

Kayanya nh Asy 
Sa PEN OLI 3 EN Ona KAI On 
Tega TP Mal JA ag HN YA 
19 AREM SAE cola Kit (lal! Ea 402023 dl 
BAN 33 PI 
Aren SS 1 AI das PLAN Kia 

ni Drg Bi Hita 
3 au Dg 1 23 spa 


2 Sea anta ma 
ae 2 


SAB LL op AS mall Lis 
AA Gain JT des 23 Unas Ia ja al 
CMS BDS call ole GL SAS Cal LA) DG Cik 


AN la ea ci 














BEBERAPA BENTUK SHOLAWAT ATAS NABI (SEMOGA 
SHOLAWAT DAN SALAM ALLAH ATAS BELIAUJ): 


SHOLAWAT DARI SYEIKH ABU BAKAR BIN SALIM: 

Ya Allah, semoga sholawat dan salam-Mu pada setiap saat 
nan selamanya tercurah atas hamba-Mu yang terpilih, Nabi-Mu 
yang terbaik, pemberi syafaat-Mu yang diharapkan, kekasih- 
Mu yang terpilih, pemimpin penduduk bumi dan langit, baginda 
dan junjungan kami Muhammad, juga semoga tercurah kepada 
keluarga dan para sahabatnya, dengan seberat timbangan-Mu, 
sejauh ilmu-Mu, sebanyak nikmat-nikmat-Mu, sejumlah ridho- 
Mu, dan juga seberat arsy-Mu.. 


SHOLAWAT DARI AL-IMAM ABDULLAH BIN ALWI 
AL-HADDAD: 

Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian kepada-Mu, aku 
bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon 
ampun kepada-Mu, dan aku bertobat kepada-Mu, aku memohon 
kepada-Mu semoga Engkau senantiasa mencurahkan sholawat 
dan salam-Mu kepada hamba-Mu juga utusan-Mu baginda kami 
Muhammad beserta keluarganya, dengan sholawat dan salam 
yang paling utama dan paling sempurna yang pernah Engkau 
curahkan kepada seseorang diantara hamba-hamba-Mu yang 
terbaik. 


SHOLAWAT DARI ALHABIB ALI BIN MUHAMMAD AL- 
HABSYI 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad dan juga atas keluarga junjungan kami Muhammad, 
pembuka pintu rahmat Allah, sebanyak yang terdapat dalam ilmu 
Allah. Sholawat dan salam yang terus menerus bersama dengan 
keabadian kerajaan Allah. 











ah PP 21 GA w T Mag Oa maba as LE 

IP pb Gta aa Kata IP pig ag ma To 3 

ka iyaa CtaSIS Ladg POLO cabul la 3 La SAS Al 
” '-. 4 


| GI orde Il op IA pa iko 

EnIk Ha Pa era Ra PAN 

nila lele JI sah, — 2 pai ia 

ea aing ayah GS capung Al 6 
Hola Ga s5 al NY 

ai DAN Jala 3 Ong Ata Jo 
AI ora IA Hd Up EP D3 
SE Aa dl Oa Al Sam 223 


G3 


333 es BS ba 33 Ian Ja Tah 
IS SA, MI Bp YS cdi 
KA YAI at s3 aa Ba ja AN 
33 053 oa PE Ta aa PN UP 
OP BA sang dl 

KA nga Be UP Ha j2 
Ipa An BA 











TE 
Atau, dapat membaca: 


Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad pembuka pintu rahmat Allah, sebanyak yang terdapat 
dalam ilmu Allah. Sholawat dan salam yang terus menerus 
bersama dengan keabadian kerajaan Allah. Juga kepada keluarga 
dan sahabatnya. 


SHOLAWAT DARI IMAM MUHAMMAD BIN ABI AL- 
HASAN AL-BAKRI (SHOLAWAT FATIH) 

Ya Allah. limpahkanlah sholawat, salam, dan keberkahan 
kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, pembuka apa yang 
terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan 
yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah 
melimpahkan sholawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya 
dengan hak derajat dan kedudukannya yang agung 


BEBERAPA SHOLAWAT DARI PARA SHOLIHIN 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad, pemimpin para Aulia, yang dengannya kami naik ke 
tingkat kedekatan dengan Yang Dipuja (Allah), dan atas keluarga 
dan sahabatnya, dan mereka yang mengikuti mereka dalam 
kebaikan, sampai hari yang dijanjikan. 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas Nabi kami 
Muhammad, Nabi yang sempurna dan atas keluarganya, sampai 
sejauh ketidakterbatasan kesempurnaan-Mu dan sebanyak 
kesempurnaannya (Rasulullah). 

Ya Allah. Limpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami 
Muhammad, kekasih dari Yang Maha Penyayang, dan pemimpin 
alam semesta, dan yang selalu hadir bersama siapa pun yang 
bersholawat kepadanya di setiap waktu dan tempat, dan atas 
keluarga dan sahabatnya di setiap saat. 

Ya Allah. Sampaikanlah sholawat dan salam kepada junjung- 
an kami Muhammad beserta keluarga junjungan kami Muhammad, 
setiap saat dan nafas, sejumlah seluruh apa yang diketahui oleh- 
Mu. 











3 
DU aa Ia sa gate Ie da ja dl 
GG ekwouby AI Key KA Cal IKAN 
" . OA 
Herl9 Laga 
Sala jo WN 
Ao. 20, 


AS Tan 99 


PE EN aan Junk. 
SE 

5 S3 MUG ana ana Ala Ja AI 
II Bat IS Ya Dat SI 
BA Up GARA bag BLS mandudy dl Say sa 
a33 Is NI apaen Ga ea al kp skep, 
Ke PE UN ia 
Ha 5 Ola 

2 aa ea aa 


UE Ant aa KE AI cg Il Asi cd UAS AA, 
as Uta, P1 d 3 & 

















Ya Allah. Sampaikan sholawatdan salam kepada pemilik segala 
pujian, pribadi yang dengannya tersingkap segala kegundahan, 
tertepis segala kesulitan, junjungan kami Muhammad beserta 
keluarga dan para sahabatnya, ya Hayyu ya Oayyum ya Wahid. 


Ya Allah. Sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan 
kami Muhammad yang telah Engkau lapangkan dadanya, Engkau 
letakkan beban dari nya dan Engkau tinggikan sebutannya nya 
beserta keluarga dan para sahabatnya, Lapangkanlah dadaku 
karenanya, letakkanlah bebanku lantarannya dan permudahlah 
urusanku demi nya berkat rahmat Mu Wahai yang Maha Rahmat 
dari segala pemilik rahmat. 


Ya Allah. Sampaikan sholawat dan salam dengan keindahan- 
Mu, keagungan-Mu, kesempurnaan-Mu di setiap saat dan nafas, 
atas hamba termulia, pimpinan ahli hakikat tauhid-Mu, junjungan 
kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, sebuah 
sholawat dan salam yang dapat mengumpulkan aku bersamanya 
kelak dan menghubungkan aku kepadanya dan menjadikan aku 
termasuk orang-orang yang hadir untuk-Mu dihadapannya, suatu 
kehadiran yang dengannya aku dapat berkumpul bersamanya 
dihadapan-Mu, berusaha menuju kehadirat-Mu dengan semulia- 
mulianya usaha, yang dengannya Engkau kumpulkan segala 
manfaat untukku di setiap yang dekat dan jauh wahai Maha 
Pemberi Karunia dan yang luas karunia-Nya. 


Wahai Maha Pembuka, sampaikanlah sholawat atas sang 
pembuka dan bukakanlah karunia atasku karena nya, bukakanlah 
untukku demi nya, bukakanlah atas ku demi nya, bukakanlah 
untukku karenanya, bukakanlah atasku darinya, bukakanlah 
atasku untuknya, 








"9 
TAM 5 Kinsgiauya 
2 s3 SE ia pa ES 3 


- GA 


sn pa 


Ia dal oa, 

ai EN ah PE 5 
PE G3 B3 Ig BEAT daB Gani 
SA te ea ee ai 
da HALL Sa 2 US AG 


NA Nagin anda Sensei aa 


BIS S3 dan Ka tetbajabng m2 


1 
ga. 


All, aa seh PAN La F Kue kz - 


5-3 g 


Et na F3 














& 53 

bukakan lah untukku deminya, pembukaan yang dapat Engkau 
kumpulkan untukku karenanya dengan rahasia-rahasia surat Al- 
Fatihah. 


Wahai Tuhan segala sesuatu sampaikanlah Sholawat kepada 
pribadi yang telah Engkau jadikan pemimpin atas segala sesuatu 
dan perbaikilah untuk kami karenanya segala sesuatu. 


DAN SHOLAWAT-SHOLAWAT INI KARYA PENGHIMPUN 

BUKU KHULASHOH INI 

sg Wahai Yang Maha Hidup, Yang terus menerus mengurus 
(makhluk-Nya), Yang tidak pernah tidur, limpahkan sholawat 
baginya yang hatinya tidak pernah tertidur: Kekasih-Mu, 
junjungan kami Muhammad, sholawat yang dengannya hati 
kami senantiasa terjaga dari tidur, dan dengannya kami tercapai 
cita-cita harapan kami, dan dengannya Engkau mengumpulkan 
untuk kami, kebaikan dunia ini dan akhirat, dan dengan nya 
kami memperoleh percakapan yang paling terhormat, dengan 
kata-kata termanis, di akhirat, sementara Engkau ridho 
terhadap kami. Ya Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia, 
(limpahkan sholawat dan salam) atas keluarganya, dan para 
sahabatnya, dan salam penghormatan kepada mereka: Segala 
puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 


Ya Allah sampaikanlah sholawat dan salam kepada penutup 
para Nabi-Mu dan pemimpin para Rasul-Mu serta Imam 
ahli hakikat tauhid-Mu, pilihan-Mu dari sekian makhluk- 
Mu, junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan para 
sahabatnya nya 











01 buas Ba ses 


Apa Hot MN 
PN pai Jala 

ES sai ap 3 

Haii VE Kia 
BS 

Sasa Eka PIL 3, bai Sd dn S3 

ba js essija IR KE ah 
HE Ga SN ES HA AS 

Brp LE GA jga AAA AA il 

WAN SIN Wa oi 
“AI Sa LI 3 





s 








ate BILA oya Sana Up pas op AP ml AI II Pa ea 
DL » ig WNVY ole Kya nia oya (2) Gal ya cal age J 
(045) 3 9323 ATOV Tamil S3 ya W selo) NI UI alis All 


) 
) 


| 
| 











DOA DI AKHIR MAJELIS DZIKIR DAN MAJELIS ILMU: 


Ya Allah, berikan kemanfaatan terhadap apa yang Engkau ajarkan 
pada kami, 
Ya Allah ajarkan apa yang bermanfaat untuk kami. 
Ya Allah, berikan kami kepahaman, juga pada keluarga kami 
Dan kerabat-kerabat kami dalam agama. 
Juga kepada penduduk negara kami baik laki-laki dan perempuan. 


Ya Allah berikan kepada kami pertolongan, 
Untuk mencapai ridho-Mu, baik ucapan, perbuatan dan 
kemuliaan, 
Berikan kami rezeki yang senantiasa halal. 
Dan kekasih-kekasih-Mu orang-orang yang bertakwa dan 
para ulama, 
Berikan kami kebaikan dan hindarkan dari segala kejahatan. 


Ya Allah, perbaiki keadaan kami (dalam) segala urusan 
Dan tenangkan hati-hati kami dengan keridhoan-Mu. 
Bayarlah wahai Tuhan kami segala hutang-hutang kami 
Sebelum kami didatangi utusan-utusan kematian. 
Dan ampuni kami, tutup aib kami, Engkau Maha Dermawan 
untuk melakukan itu. 


Dan sholawat Allah semoga tercurah pada Rasul pilihan, 
Orang yang mengajak kami kepada kebenaran dan 
kesetiaan, 
Terhadap Kitab Al-Our'an yang merupakan obat bagi manusia. 
Dan sholawat pula kepada keluarga beliau yang mulia 
Serta kepada para sahabat pelita-pelita yang bersinar 


1 Bait-bait ini milik Adda'i ilallah al Habib Ahmad bin Umar bin Sumaith yang 
tergolong di antara para pembesar Saadah Aal Ba Alawy yang mulia. Lahir di 
Syibam Hadhramaut tahun 1177 H dan wafat pada malam Rabu 17 Zulgaidah 
1257 serta dikuburkan di kota yang sama Syibam 








(2) 
ip # kaki AN 


No— A3 AN, 


JS SA 
seal gal | TTS, 
Tip Andy II H3 Jb daa Beku kas 


SE S3 hi 113 Jr, 


: 7 £ Ng 1 25 cet 5. 
2—at 23 MIS NA K3 
AK AS A53 


Te. Ag 


SI ea UI lg 


La Pe 














& NN 

Ya Allah. Berikan kami petunjuk dengan hidayah-Mu 
Dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa bergegas dalam 
mencari ridho-Mu. 


Jangan jadikan kami pemimpin selain Engkau, 
Jangan jadikan kami orang-orang yang menentang perintah-Mu. 


Engkau adalah Dzat yang mencukupi kami dan sebaik-baik tempat 
berserah diri, 


Tiada daya upaya dan kekuatan bagi sesuatu 

Kecuali dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 
Dan sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad 

Serta keluarga dan sahabatnya 


Dan segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, 


Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu 
Seluas ridho-Mu 
Dan seberat arsy-Mu 
Dan tinta yang diperlukan untuk menulis ayat-ayat-Mu. 


Ya Allah, kami mengaku 

bahwa kami telah banyak berbuat dosa. 
Dan kami telah melampui batas 

sehingga kami hampir tergelincir ke neraka Ladho. 
Maka berilah kami pengampunan-Mu 

bersihkan semua nista kami 
Dan tutupilah segala kekurangan kami 

serta berilah rasa aman atas hal-hal yang kami takutkan. 
Ampunilah kedua orang tua kami 

juga anak-anak kami 














2G NG 
5S 
ai memewaig 
(3 kaapea 23 
Ime, TA 
D2 0 ai - 
PEG D3 be Man 


Gelas JP AW Oia US ia 5 V5 YEN 
SIS AI AbA S 3046 Selai 5 4 KAK & 
MIE Saga 3 dah SS MAS 





2 | Gr Lag. Pan pan Ig ola la | 
WAT LT ATV) OBLA 3534 € 














Dan seluruh keluarga dan saudara-saudara kami 
dan semua teman-teman kami. 

Dan semua orang yang kami cintai 
baik tetangga maupun sahabat-sahabat kami. 

Dan seluruh kaum Muslim 
amin terimalah harapanku ' 

Semata-mata karena kemuliaan dan anugerah-Mu 
bukan karena usaha kami. 

Dengan berkah Al Mustofa (Nabi Muhammad saw 
kabulkanlah segala permintaan kami 

Semoga Tuhanku memberi rahmat dan salam sejahtera 
kepadanya sebanyak biji-bijian. 

Dan juga kepada keluarga dan sahabatnya 
senantiasa sebanyak tetesan hujan. 

Dan segala puji hanya bagi Allah swt 
sejak awal dan hingga akhir 


Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang mempunyai keperkasaan dari 
apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas 
para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. 
(Surah Al-Saffat (37), Ayat 180-182) 

Setiap saat, selamanya, sejumlah ciptaan-Mu, seluas ridho, dan 
seberat arsy-Mu, dan tinta yang diperlukan untuk menulis ayat- 


1 Begini yang terdapat didalam kumpulan (diwan), bacaan ee) ee bisa juga 
bermakna ca 











Saad dadali Kania 
ala san! br Para 


AN, ge 

al Fa) Bes ses 
smoga ee» 

aa 


na & asah sal 

(Ska RI) Gaal alay! Basa 
(JL alle Le 25) la) adl pa Samad 
(0 seb) Saad 

(Ic 3) sil ds mi daa 
(Hd SLS 23) ola Ala Saad 
(30 JB) Jab X0 Kama Ol 
Ja ya La ai mill Lara 25 
Cal Uya AM sles 

Aznak! Il etik sleo 

Anna! Il Jasad! lea 


pd SI Ata P1) ses 
SOkali all J3 SI 











#ILalI amu Lo SI 


Alie am SI 
Ja Gl AI Va 2 


Ba 

ye aa Ia GA sell 

Alia yA Ae up Ha el Dg 
Sal ey 


Tual Yo an lea 

2 Be lea 

Kel Kala Bea OS ya 
ade plaYU pes, laa 5 
Al Bo ses 

bl ama La SI 

adl eU pa 0 

maa ama La SI 


KAB 5) gan d0 Tj SAI seal 
JB alel Il Gaal Pl ap 
pam lg LAI J3 LSI 


uelaadl GA Ae oat Pun 
alas Gale op AM ang PAN al, 
OLS 3g op da PL tanaka 
sial au La 53 

Heal yA AS up Ha Pl 2g 














old Ob ya Ga Sa Ia 
IN Ca as Jai Ol Sai pdl yag 


JB AS ya IS Gagal D3 
Ba as - Ana 


Kel de BI 


PI ya ay Se BI 
Aston Sl 3, 


GAY Oa Laglasa 
sad Ea WS papai ie 











(Sbs RI) Gaal say! Bad 

(B5 ds GUS 38) slab ala Bana 
Anand 21 3D 

Pe Ap PA) 

La gp 3 3 Bekasi Sy 

(osnag Lgeg HS Ul La b) Basa 
kal na An Li 

Anand! 2 NI 3D 

Pe Ap PA) 

IL 3 Sa 3 Tell Kak 33 

pg kaka AU ho Call IP Nadi dan KA 
ole pl aus Li ses 








